T 
| 


248 


Sedangkan Zainul “Abidin berkata: “Yaitu, laa Ilaaha illallaah.” Sesungguh- 
nya Allah Ta'ala telah menjelaskan di tempat yang lain bahwa satu kebaikan 
memiliki 10 nilai bandingan. $ 6 pa Ka P oa s $ “Sedangkan mereka itu 
adalah orang-orang yang aman tenteram pi kejutan yang, dahsyat pada hari 
itu,” sebagaimana Dia berfirman dalam ayat yang lain: $ 4S £ H-4 yè 
“Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yan g besar (pada hari Kiamat). a (OS. 
Al-Anbiyaa': 103). Firman Allah Ta'ala, $ 5 3 Ha) EL eS 
“Dan barangsiapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah muka 
mereka ke dalam Neraka,” yaitu barangsiapa yang berjumpa dengan Allah dalam 
keadaan membawa keburukan, tidak memiliki kebaikan: atau keburukannya 
mengalahkan kebaikannya, seluruhnya 2 akan dibalas sesuai keadaannya. Untuk 
itu, Allah Ta'ala berfirman, $ 0 A 5 LA re 2 ja $ “Tiadalah kamu di- 
balasi, melainkan setimpal dengan apa yang dahulu kamu kerjakan." 


Ibnu Mas'ud, Ibnu “Abbas, Abu Hurairah, Anas bin Malik, 'Atha', 
Sa'id bin Jubair, ‘Ikrimah, Mujahid, Ibrahim an-Nakha'i, Abu Wa-il, Abu 
Shalih, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, az-Zuhri, as-Suddi, adh- 
Dhahhak, al-Hasan, Qatadah dan Abu Zaid berkata tentang firman-Nya: 
ga udh $ & cás $ "Dan barangsiapa yang membawa kejahatan," yaitu syirik. 


“yg PER 


Se DA. Sa A AE Kel ol Dial b 


del n v - PIAM AL AN. 
ga BKAN GA a; MD Irak Ga E Tales ra 
Iya Sa ES Bo oa aa sea ES SAI 


> 


A £o £ er eer Sor DAA s pe 2 2, LN, 
ERAN Gam AN Kana XL 133 
| 


Aku banya diperintahkan untuk beribadah kepada Rabb negeri ini (Makkah) 
Yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nyalah segala sesuatu, dan 
aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." 
(OS. 27:91) Dan supaya aku membacakan al-Gur-an (kepada manusia). 
Maka barangsiapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya ia hanya- 
lah mendapat petunjuk untuk (kebaikan) dirinya, dan barangsiapa yang 
sesat, maka katakanlah: "Sesungguhnya akn (ini) tidak lain hanyalah salah 
seorang pemberi peringatan." (OS. 27:92) Dan katakanlah: "Segala puji 


PLAV ATAP AF AF AF AF AF AZ AZ AZI An C ut un as uu Mu UU T 


Tafsir Ibnu K 


| 
, 


bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran- 
Nya, maka kamu akan mengetahuinya. Dan Rabbmu tiada lalai dari apa 
yang kamu kerjakan." (OS. 27:93) 


Allah 88 berfirman mengabarkan kepada Rasul- -Nya serta memerintah- 

kannya untuk mengatakan: É e 2 S i, pa SAI A sa ii AN ol Sal Tas ? 
"Aku hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Rabb negeri ini (Makkah) 

Yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan-Nyalah segala sesuatu," menyandar- 
kan Rububiyyah-Nya kepada sebuah negeri sebagai cara penghormatan dan 
perhatian terhadapnya (Makkah). Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: 
GB apa ai, £ Sp SI ea ND 5, AU 9 "Maka hendaklah 
mereka beribadah kepada Rabb pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi 
makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka 
dari ketakutan." (OS. Al-Ouraisy: 3-4). 

Firman Allah 3, 4 XX sid "Yang telah menjadikannya suci," yakni 
Yang menjadikannya tanah haram menurut hukum syar'i dan memberikan 
nilai yang tinggi dengan penghormatan Allah terhadapnya. 


Sebagaimana telah tetap di dalam ash-Shahihain, bahwa Ibnu “Abbas 
berkata: "Rasulullah & bersabda pada hari Fat-hu kota Makkah: 


DD D TN TN RAS D DI D UI 


SAS LS LS LS LS LS GG GG GG LS ALS MS AS AI LI In an 2 UU» UU UN 


PPE - 


Tj ú Ia pu Au Sa a Ka MAA ò 1) 
REPE g". Ya br a AL, Sp kta Y HAN yy 


(AE 


"Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan oleh Allah sejak hari penciptaan 
langit dan bumi. Maka, dia adalah haram dengan kehormatan Allah hingga 
hari Kiamat. Tidak ada yang mencabut satu duri pun, tidak ada yang mem- 
buru binatang buruannya dan tidak ada yang mengambil barang temuannya 
kecuali mengetahui pemiliknya dan tidak mencederai kekurangan-kekurangan- 
nya." (Al-Hadits). 


Telah tercantum pula di dalam kitab-kitab Shahih, kitab-kitab Hasan 
dan kitab-kitab Musnad dari jalan jama'ah yang memberi manfaat pasti sebagai- 
mana dijelaskan di dalam tempatnya pada kitab-kitab hukum. Hanya milik 
Allah segala puja dan puji. 


Firman Allah Ta'ala, $ s..— w JS, $ “Dan kepunyaan-Nyalah segala 
sesuatu,” termasuk bab 'athaf umum dari yang khusus, yakni Dialah Rabb 
negeri ini serta Rabb dan Raja segala sesuatu, tidak ada Ilah kecuali Dia. 
$ PERAE, ES a So P $ "Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang- 
orang yang berserah diri," yaitu orang-orang yang bertauhid, ikhlas dan tunduk 
kepada perintah-perintah-Nya serta taat kepada-Nya. Firman-Nya: 


TI LA GT ALS MS ALS LS AL C C TT OT Taaa 


mu Katsir Juz 20 


N 
da 
fo) 


MMR SE 27. AN NAML 


g aE of 9 "Dan agar aku membacakan al-Qur-an," yaitu kepada manusia, 
di mana aku sampaikan hal itu kepada mereka. Aku seorang penyampai dan 
pemberi peringatan. 4 Lil Za LA TI | ja IP apn ii sa WB AA a 
“Maka barangsiapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya ia hanyalah 
mendapat petunjuk untuk dirinya. Dan barangsiapa yang sesat, maka katakan- 
ah: Sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah'salah seorang pemberi peringatan,” 
yakni, aku memiliki suri tauladan dengan para Rasul yang mengancam kaum 
mereka dan menegakkan kewajiban atas mereka dalam menunaikan risalah 
serta memurnikan diri dari perjanjian mereka. Sedangkan perhitungan umat- 
umat mereka kembali kepada Allah Ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala: 
4 Md El, 2 Si Us Wp $ "Karena sesungguhnya tugasmu hanya menyampai- 
kan saja, sedang Kami-lah yang menghisab amalan mereka." (QS. Ar-Ra'd: 40). 
GAB dls Aa d DI J3, 9 "Dan katakanlah: Segala puji bagi Allah, Dia 
akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran-Nya, maka kamu akan 
mengetahuinya,” yaitu, milik Allah pujian yang tidak akan menyiksa seseorang 
- kecuali setelah ditegakkannya hujjah dan peringatan kepadanya. Untuk itu 
Allah Ta'ala berfirman: 4 L& p pb «LI, Same > "Dia akan memperlihatkan 
kepadamu tanda-tanda kebesaran-Nya, maka kamu akan mengetahuinya," sebagai- 
mana Allah Ta ala berfirman: 
g Ga SI Ak edan a 3 3GSi 3 Bul 50 $ "Kami akan memperlihat- 
kan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri 
mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa al-Qur-an itu adalah benar." 
(OS. Fushshilat: 53). 


Firman Allah Ta'ala, $ © pe Ds pá A, G,$ "Dan Rabbmu tiada 
lalai dari apa yang kamu kerjakan, " bahkan Dialah saksi atas segala sesuatu. 


Diceritakan dari Imam Ahmad 4%, bahwasanya beliau bersenandung 
dengan dua bait sya'ir ini: 


D h SES GA Si a 


Y; i Sa a a 


TN 


Jika suatu hari engkau sendiri, maka jangan engkau katakan 

aku sendiri. Akan tetapi, katakan aku memiliki pengawas. 
Jangan engkau kira Allah lalai sesaat saja. 

Dan tidak ada yang ghaib sedikit pun apa yang tersembunyi dari- 
Nya." 


L? 


T T E 


KOP 


AS AS AS SLS LS LS LS LS LKS ALS AS Ka Sa Ca IPU PU PU AU UA RUN 


250 | Tafsir Ibnu Ka 


AL-QASHASH 


( Cerita-Cerita ) 
Surat Makkiyyah 
Surat Ke-28 : 88 Ayat 


Ka AN Wao r A 


“Dengan menyebut Nama Allah Yang Mahapemurah lagi 
Mahapenyayang.” 


ae Cile f KAN LSI EL h © Pem 
PRA EDTN Ganas 
EAI & AP, d OIII 


i a KA Ten Gi G IE IG 
re - 

A RH PA AK 2022 TAK 

pa PA Ira aa aan Maap 


Za 
DALL 20 4 Ar 


CEIT G as | 59. Aa: 2 nata 


u Katsir Juz 20 


251 


NN 
vi 
N 


Thaa Siin Miim. (QS. 28:1) Ini adalah ayat-ayat al-Kitab (al-Qur-an) yang 
nyata (dari Allah). (QS. 28:2) Kami membacakan kepadamu sebagian dari 
kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. 
(QS. 28:3) Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka 
bumi dan menjadikan penduduknya berpecah-belah, dengan menindas 
segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiar- 
kan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk 
orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. 28:4) Dan Kami bendak memberi 
karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan bendak 
menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang 
mewarisi (bumi), (QS. 28:5) dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka 
di muka bumi dan akan Kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman 
beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. 


(OS. 28:6) 


Pembicaraan tentang huruf-huruf terputus sudah berlalu. Firman Allah 
Ta'ala, 4 ULP “Ini,” € ce AKI AI $ “Adalah ayat-ayat Kitab yang nyata,” 
yakni yang tegas, jelas dan mampu mengungkap berbagai hakikat perkara 
serta mengetahui apa-apa yang t telah ada dan apa yang sekarang ada. Firman- 
Nya, VI $ GL Oya, a 3 sa Oa Je $ “Kami membacakan kepadamu 
sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar,” dan ayat seterusnya. Yaitu, 
Kami ceritakan kepadamu urusan yang terjadi padanya seakan-akan engkau 
menyaksikannya langsung atau menghadirinya. Kemudian, Allah Ta'ala ber- 


"710, 


firman, $ P NE a 3 » “Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang- 


Sa SI ad “Dan menjadikan penduduknya berpecah- belah, ” yakni ber- 
kelompok- -kelompok. Dia mengatur setiap kelompok sesuai kehendaknya 
dalam urusan negara. Firman Allah Ta'ala, $ .—g- AD Oresa na $ “Dengan 
menindas segolongan dari mereka,” yaitu Bani Israil. Padahal di saat itu mereka 
adalah manusia terpilih di zamannya. Hal ini disebabkan raja zhalim dan 
otoriter ini telah sewenang-wenang mempekerjakan mereka dalam pekerjaan 
yang paling hina serta memperbudak mereka siang dan malam untuk ke- 
pentingannya dan kepentingan rakyatnya. Di samping itu, dia membunuh 
anak-anak mereka dan mempermalukan isteri-isteri mereka sebagai penghinaan 
dan penindasan terhadap mereka serta karena rasa takutnya akan adanya se- 
orang anak yang begitu ditakuti olehnya dan para pejabat kerajaannya, di mana 
di tangan anak itulah kehancuran dan keruntuhan kerajaannya. Bangsa @ibthi 
menerima kabar ini dari Bani Israil berkenaan dengan apa yang mereka pelajari 
dari perkataan Ibrahim al-Khalil #1. Hal itu terjadi ketika beliau datang ke 
kerajaan Mesir dan terjadi dialog antara dirinya dengan raja otoriter yang 
hendak menjadikan Sarah sebagai selir. Lalu Allah melindunginya dari bahaya 
sang raja serta menghindarkannya dengan ketetapan dan kekuasaan-Nya. 
Maka Ibrahim $$$ memberikan kabar gembira kepada puteranya akan lahir- 


sasa AF A ATAI A un D uut ae ea UN 


Tafsir Ibnu K 


) 


nya seorang anak laki-laki dari sulbi dan keturunannya yang menjadi sebab 
hancurnya kerajaan Mesir. Lalu bangsa Qibthi menceritakan hal itu kepada 
Fir'aun, hingga Fir'aun berusaha berhati-hati terhadap masalah itu dan me- 
merintahkan untuk membunuh anak laki-laki Bani Israil. Akan tetapi ke- 
waspadaannya tidak bermanfaat di hadapan takdir, karena ketentuan Allah 
jika telah datang, tidak akan ditunda, dan setiap ajal ada ketentuannya. Untuk 
itu, Allah Ta'ala berfirman: 


SS SN Ma Lo edema) PN Aparat Cal as e o hys? 

E Ogi LAS pia Gaa jinny OGG OE SPN 
“Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi 
(Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka 
orang-orang yg mewarisi (bumi), dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka 
di muka bumi dan akan Kami perlihatkan kepada Firaun dan Haman beserta 
tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Sesungguhnya 
Allah telah melakukan hal itu terhadap mereka, sebagaimana Allah Ta'ala 


berfirman: 
D, CAS Ey Ga SE BU Gy PN Sa O pakia S il al Kal p 
K Oa pE Gy Any OE Ea E G Uang ye Lag elga a KA 
“Dan Kami wariskan kepada kaum yang telah tertindas itu, negeri-negeri bahagian 
timur bumi dan bahagian baratnya yg telah Kami beri berkah padanya. Dan 
telah sempurnalah perkataan Rabbmu yang baik (sebagai janji) untuk Bani Israil 
disebabkan kesabaran mereka. Dan Kami hancurkan apa yang telah dibangun 
mereka.” (QS. Al-A'raaf: 137). Allah Ta'ala berfirman: 


$ Jerat — Aa, WAS > “Demikianlah kami wariskan hal itu kepada Bani 
Isratil.” (QS. Asy-Syw'araa': 59). 


Firaun dengan kesanggupan dan kekuatannya hendak menyelamatkan 
diri dari Musa. Akan tetapi hal tersebut tidak bermanfaat di hadapan kekuasaan 
Raja Mahabesar (Allah) yang perkara gadar-Nya tidak dapat disangkal dan 
dikalahkan, bahkan hukumnya akan tetap terlaksana dan galam-Nya dimasa 
gadim (ketetapan yang tertulis di Lauhul Mahfuzh) akan tetap berlaku. Di 
mana kehancuran Fir'aun akan berada di tangannya. Bahkan, anak laki-laki 
yang menyebabkan dia berhati-hati dengan keberadaannya dan menyebabkan 
beribu-ribu anak laki-laki terbunuh ternyata tumbuh dan berkembang dewasa 
dalam asuhan dan istananya. Gizinya dari makanannya serta dialah yang men- 
didik, mengasuh dan mendewasakannya, sedangkan kematian Fir'aun, ke- 
hancuran bala tentaranya ada di kedua tangan anak tersebut, agar Fir'aun tahu 
bahwa Rabb langit yang tinggi, Dialah yang Mahaperkasa, Yang mengalahkan, 
Maha agung, Mahakuat, Mahaperkasa dan Mahadahsyat, di mana apa yang 
dikehendaki-Nya pasti terwujud dan apa yang tidak dikehendaki-Nya, pasti 
tidak terwujud. 


WAD AD AD AS AS AS AS AS AS ALA AI AE AE AI A E—— NN AAA MEA 


NAS 


bnu Katsir Juz 20 253 


Nu? 


254 


Pa le 5. Poa o A 
ALAN r E 333 GI BAN oY 


MAMA P 28. AL QASHASH Oś r 


z PA > P. kot SA > 5 me awr Py 
$ aG ae oá Ii am ol Tse al IL 33 


PX 


Ar Edgy 


Ge igea ca datan ba 
fk; Ekr s EAE EA PAR » 2, 
£ AS NAMA 24 ke A J gi »/ P, aa 


7N AA zr EF NA 


Dan Kami ilbamkan kepada Ibu Musa: “Susuilah dia, dan apabila kamu 
khawatir terhadapnya, maka jatubkanlah dia ke sungai (Nil). Dan jangan- 
lah kamu khawatir dan jangan (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya 
Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah 
seorang) dari para Rasul. (OS. 28:7) Maka dipungutlah ia oleh keluarga 
Fir'aun, yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. 
Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang 
yang bersalah. (OS. 28:8) Dan berkatalah isteri Fir'aun: Yla) adalah penyejuk 
mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah- 
mudahan ia bermanfaat bagi kita atan kita ambil ia menjadi anak,” sedang 
mereka tidak menyadari. (OS. 28:9) 


— Mereka bercerita bahwa ketika Fir'aun mulai banyak membunuh anak 
laki-laki Bani Israil, bangsa Oibthi mulai takut akan musnahnya Bani Israil, 
sehingga di masa yang akan datang mereka akan mendapatkan pekerjaan berat. 
Untuk itu, mereka berkata kepada Fir'aun: “Dikhawatirkan, seandainya hal 
ini terus berlangsung, orang-orang tua mereka terus mati dan anak-anak mereka 
terus terbunuh. Sedangkan wanita-wanita mereka tidak mungkin dapat me- 
laksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan kaum laki-laki mereka. Maka 
carilah jalan keluar masalah tersebut untuk kita.” Lalu dia memerintahkan 
membunuh anak laki-laki selama setahun dan membiarkan mereka selama 
setahun. Harun #5: lahir pada tahun yang dibiarkannya anak-anak itu hidup, 
sedangkan Musa & lahir di tahun pembunuhan anak-anak. Firaun memiliki 
orang-orang yang diberi tugas untuk hal tersebut serta memiliki bidan-bidan 
yang bertugas berkeliling mencari para wanita. Barangsiapa yang mereka lihat 
hamil, mereka mendata nama-namanya. Lalu di waktu kelahirannya, mereka 


EMS LL ALS ALL LS LS LS LAS LS LS LS LI Ka na Ca Ca M2 C2 PU Ya PU UU. 


Tafsir Ibnu Ka 


LA AD AD AD A 


tidak diterima kecuali wanita-wanita Qibthi saja, akan tetapi jika wanita itu 
melahirkan anak perempuan, mereka tetap dibiarkan hidup. Jika mereka me- 
lahirkan anak laki-laki, maka tukang bunuh masuk membawa pedang-pedang 
terhunus mereka, lalu membunuhnya dan setelah itu mereka berlalu -semoga 
Allah Ta'ala membusukkan mereka-. Maka ketika Ibu Musa $$ hamil, tidak 
tampak tanda-tanda kehamilan seperti wanita lain. Akan tetapi, ketika ia me- 
lahirkan anak laki-laki, tampak khawatir jiwanya dan merasakan takut teramat 
sangat disertai perasaan cinta yang sangat mendalam kepada anaknya. Memang, 
tidak ada satu orang pun yang melihat Musa melainkan ia akan mencintainya. 

Orang- orang yang bahagia adalah 1 orang yang dicintai secara alami dan secara 
syari. Allah Ta'ala berfirman, $ & 1-— Ls a s $ “Dan Aku telah melimpah- 

kan kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku.” (QS. Thaahaa: 39). Lalu ketika 
perasaannya sangat menderita, ia diberi ilham secara rahasia dan disampaikan 


ke dalam bathinnya serta ditiupkan ke dalam hatinya, sebagaimana Allah Ta'ala 


berfirman: 
2 sa l Sanga P | og. "3 o Aa ð ° g e PE MN F 
I ol É NY AEN N a aali ae nia B a Ol a d IE 


E Ai Ga le 
“Dan Kami ika kepada Ibu Musa: Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir 
terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir 
dan jangan (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembali- 
kannya kepadamu dan menjadikannya (salah seorang) dari para Rasul.” 


Hal itu disebabkan bahwa rumahnya berada di pinggir sungai Nil. 
Lalu ia membuat sebuah kotak dan di dalamnya diletakkan buaian. Dia mulai 
menyusui puteranya dan jika ada seseorang yang ditakutinya masuk, maka 
ia pergi dan meletakkan puteranya itu di kotak tersebut, dibiarkannya me- 
ngambang di laut dan diikat dengan tambang. Suatu hari, seseorang yang di- 
takutinya masuk menemuinya, ia pun pergi dan meletakkan puteranya itu 
di kotak tersebut serta membiarkannya di atas lautan. Akan tetapi, ia lalai 
untuk mengikatnya, maka kotak itu terbawa arus air hingga melintas di Istana 
Firaun. Maka para dayang menemukannya, lalu membawa dan menyerah- 
kannya kepada permaisuri Fir aun. Mereka tidak tahu isi kotak tersebut dan 
khawatir mendapat fitnah jika dibuka tanpa sepengetahuan sang permaisuri. 
Ketika permaisuri membukanya, tiba-tiba di dalam kotak tersebut terdapat 
seorang bayi laki-laki yang amat halus, tampan, manis dan bercahaya. Lalu 
Allah menumbuhkan rasa cinta ke dalam hati sanubari permaisuri di saat 
aa bayi tersebut. Hal itu Span kebahagiaan baginya dan 


IAR 
. 079. 


dan kesedihan ea mereka.” Muhammad bin Ishag dan lain-lain berkata bahwa 
“lam” dalam ayat ini adalah “lam” yang menunjukkan akibat, bukan “lam” 


» 


TAS AS AS LS LS LS SLS LS LA Ka San Ca, Ma Ca Va Ta 2 PU AU AU UU. 


nu Katsir Juz 20 


255 


| 


28. AL QASHASH 


untuk menunjukkan alasan. Karena mereka tidak menghendaki menemukan- 
nya. Tidak diragukan lagi bahwa zhahir lafazhnya membenarkan apa yang 
mereka katakan. Akan tetapi, jika dilihat dari makna rangkaian kata, maka 
“lam” tetap menjadi ta'lil (alasan), karena maknanya adalah, bahwa Allah 
Ta'ala menggiring mereka untuk menemukannya agar ia menjadi musuh dan 
kesedihan bagi mereka. Hal tersebut lebih tepat dalam membatalkan kewaspada- 
an mereka. Untuk i itu Allah Ta'ala berfirman: 

Seb AS Was Fa OGG Op old Sesungguhnya Firaun Pm Haman beserta 
tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.” 


Firman Allah Ta ala: D 

g oaas Y 5, ey sini a Ga ol KI, Jep 3 nyak SA dB, $ 
“Dan berkatalah isteri Fir'aun: (la) adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. 
Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat bagi kita atau 
kita ambil ia menjadi anak,” sedang mereka tidak menyadari.” Yaitu, bahwa 
Firaun tatkala melihat bayi itu, ia berniat membunuhnya karena takut bayi 
itu berasal dari Bani Israil. Akan tetapi permaisurinya, Asiyah binti Muzahim 
menentang dan meredam serta merayunya, di mana ia berkata: 

tu, ps 32 oi $ “Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu,” maka 
Fir aun berkata: “Untukmu ya, akan tetapi untukku tidak.” Maka, demikianlah 
Allah memberikan hidayah kepada permaisuri dengan sebab bayi itu serta 
membinasakan Fir'aun dengan kedua tangan anak tersebut. 


Hal tersebut telah berlalu dalam cerita fitnah di surat Thaahaa secara 
panjang lebar, dari riwayat Ibnu “Abbas secara marfw' yang diriwayatkan oleh 
an-Nasazi dan lain-lain. 


Firman-Nya, $ Gas ol 6 $ “Mudah-mudahan ia bermanfaat bagi kita,” 
hal itu telah tercapai baginya dan Allah memberinya petunjuk dengan sebab 
dia (Musa), serta menemp atkannya (Asiyah) di dalam Jannah karenanya. Firman- 
Nya, 4 6, oisS j9 “Atau kita ambil ia menjadi anak,” ia ingin menjadikan 
bayi itu sebagai anaknya atau mengangkatnya sebagai anak. Hal itu disebabkan 
dia tidak memiliki anak dari Firaun. Dan firman Allah Ta'ala: 
bor Y ~as $ “Sedang mereka tidak menyadarinya,” yaitu mereka tidak 
mengetahui apa yang Allah kehendaki dari peristiwa ditemukannya bayi ter- 
sebut oleh mereka berupa hikmah yang agung dan indah, serta hujjah yang 
pasti. 


On Ka SN D D Tg UP AP AI AI AI Ad AI AI AI LS A A LE LE ALE ALA aa 


DU DD D D D D D D D D A 


(yag 


$ A “ 4 P. 

AB SI So NA a 
»A A oi, Ain A5 yaa P 225 
AANG 9 La SA oa SE LA ls 


Pi 


P aP AP AF ss AFAI AI uu mu mu D) D D D aa 


256 


Tafsir Ibnu K 


agan” sA a, DA Aap a PE, 
Ea si E K TI oa a 
g > A pr ONN A g 
Srian 1) panai A aa É 


Z £ 2 Ay» Pa. EZ pa pr >L Ar 
SÍ; ua Sea Z AI E SN, (Gina 


Q Setia 


Dan menjadi kosonglah hati Ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia me- 
nyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak Kami teguhkan hatinya, 
supaya ia termasuk orang-orang yang percaya (kepada janji Allah). (OS. 
28:10) Dan berkatalah Ibu Musa kepada saudara perempuan Musa: “Ikutilah 
dia,” maka kelihatan olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak me- 
ngetahuinya, (OS. 28:11) dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada 
perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka ber- 
katalah saudara Musa: “Maukah aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang 
akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?” 
(OS. 28:12) Maka Kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang 
hatinya dan tidak berduka cita dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah 
itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. (OS. 
28:13) 


Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang perasaan Ibu Musa ketika 
puteranya hilang bersama air laut, di mana ia merasa kosong dari seluruh urusan 
dunia kecuali tentang Musa. Hal itu dikatakan oleh Ibnu “Abbas, Mujahid, 
‘Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Abu “Ubaidah, adh-Dhahhak,al-Hasan al-Bashri, 
Qatadah dan selain mereka. 


ts os ULP “Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia 
tentang Musa,” yakni hal itu hampir saja terjadi karena begitu dahsyat perasaan 
dan kesedihannya,juga kekecewaannya, di mana ia memberitahukan tentang 
kehilangan anaknya, seandainya Allah tidak memantapkan dan memberinya 
kesabaran. Allah Ta'ala berfirman: 
Ganas sy JG, COAR sya KE A a da, Ip “Seandainya tidak Kami 
teguhkan hatinya, Supaya ia termasuk orang-orang yang percaya (kepada janji 
Allah). Dan berkatalah Ibu Musa kepada saudara perempuan Musa: Ikutilah dia,” 
yakni ia memerintahkan puterinya yang telah dewasa yang telah mengerti 


IL AL ALE LS AMS LS ALS ALI Ka In Ia, CC C2 UI V2 C2 UD Uh “2 A2 2 


nu Katsir Juz 20 


AS AS AD AD LS MS AS AD AD AS AS AS AS AS AS GS Aa AAA Aa AA \ 


D AO 


257 


YA AI GI AI GI AGI AI AG) D D A A 


D AY AS &. 


258 


apa yang diucapkannya dengan mengatakan, $ a yaitu ikuti jejaknya, 
ambillah beritanya dan carilah kabarnya dari seluruh sudut negeri. Maka ia 
keluar untuk hal tersebut, 3 Hi P4 o as Y Maka kelihatanlah olehnya 
Musa dari jauh. 


Ibnu “Abbas berkata: “Dari satu arah.” Mujahid berkata, -£' Ez Sa 
—, “yaitu dari jauh.” 


Qatadah berkata: “Ia mulai memperhatikannya dan seakan- akan ia 
tidak menghendakinya.” Hal itu dikarenakan, tatkala Musa X2 sudah tinggal 
di Istana Fir'aun dan sang permaisuri amat mencintainya dan memberikan 
kebebasan kepadanya, maka mereka mengajukan wanita-wanita penyusu di 
lingkungan istana, akan tetapi tidak satu wanita pun yang berhasil membuatnya 
menyusu. Lalu mereka keluar ke pasar-pasar untuk mencari seorang wanita 
yang layak menyusuinya. Ketika kakak perempuannya melihat bayi itu dalam 
gendongan mereka, ia tampak mengenali adiknya, walaupun ia tidak menyelas- 
kan dan mereka tidak mengetahuinya. Allah Ta'ala berfirman: 
bp PA a Sip S5, $ “Dan Kami cegah Musa dari menyusu kepada 
perempuan-perempuan yang hendak menyusuinya sebelum itu,” yaitu pencegahan 
yang menjadi takdir. 


Hal itu disebabkan karena kemuliaan dan terpeliharanya dia di sisi 
Allah dari penyusuan selain dari ibunya. Dan karena Allah % menjadikan 
hal itu sebagai sebab kembalinya dia kepada sang ibu untuk disusui. Itulah 
rasa aman yang ada setelah ia mengalami rasa takut. Ketika ia melihat mereka 
mulai kebingungan Ang i yang akan menyusuinya: 
g opel i aay S JAS i al IE Sf ja Siap “Maka berkatalah saudara 
Musa: Maukah aku tunjukkankepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya 
untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?” 


Ibnu “Abbas berkata: “Ketika ia mengatakan demikian, mereka me- 
nangkapnya dan mengadukan urusannya serta mereka berkata kepadanya: 
“Bagaimana engkau tahu tentang perlakuan baik dan kasih sayang mereka 
kepadanya? Maka ia menjawab: “Mereka begitu baik dan kasih sayang kepada- 
nya, serta senangnya mereka dapat membahagiakan kerajaan dan mengharap- 
kan manfaatnya, maka temuilah dia.” Setelah ia mengatakan demikian kepada 
mereka dan berhasil lolos dari tekanan mereka, maka mereka pergi bersamanya 
ke kediaman ahlul bait yang dimaksud. Lalu mereka masuk menemui ibunya 
dan sang ibu pun memberikan susuannya yang langsung disambut oleh Musa. 
Maka mereka pun merasa gembira sekali melihat peristiwa tersebut dan pergi 
mengabarkan peristiwa gembira itu kepada permaisuri raja. Lalu sang per- 
maisuri memanggil Ibu Musa dan memperlakukannya dengan baik, serta 
memberinya banyak hadiah. Dia sama sekali tidak mengetahui bahwa wanita 
itu adalah ibu yang sebenarnya, akan tetapi kebetulan saja cocok dalam susuan- 
nya. Kemudian Asiyah meminta wanita itu untuk tinggal bersamanya guna 
menyusui bayi itu. Akan tetapi ia menolak dan berkata: “Aku mempunyai 


SAS NG ML LS LL LAS LS LL AS Kn Sa Ca UAI PU AU UU UN 


Tafsir Ibnu K 


: 
| 


ANN 28. ALGASHASH A : 


anak-anak dan suami, serta aku tidak sanggup untuk tinggal bersama anda. 
Akan tetapi jika anda senang aku menyusuinya di rumahku, aku akan me- 
lakukannya.” Maka permaisuri Fir aun pun memperkenankannya serta mem- 
berikan nafkah, transportasi, pakaian dan kebaikan-kebaikan lain yang cukup 
melimpah kepadanya. Lalu Ibu Musa pun pulang dengan penuh ridha dan 
diridha (dengan) membawa anaknya. Sesungguhnya Allah telah menggantikan 
rasa takutnya dengan rasa aman dalam kemuliaan, kehormatan dan rizki yang 
melimpah. Di antara kesulitan dan kesempitan yang dilaluinya, tidak ada sama 
sekali melainkan sebentar saja, yaitu satu hari satu malam atau yang semisal 
itu. Wallahu a'lam. 


Mahasuci Allah yang di tangan-Nya segala urusan. Apa yang dikehendaki- 
Nya pasti terwujud, dan apa yang tidak dikehendaki-Nya pasti tidak terwujud 
yang telah menjadikan bagi orang yang bertakwa setelah kesedihan ada ke- 
gembiraan dan sesudah kesempitan ada kelapangan. Untuk itu Allah Ta'ala 
berfirman, 4 G2 "5 E an — 633 $ “Maka Kami kembalikan Musa kepada 
ibunya, supaya senang | hatinya, ” karenanya, $ 055 #Y, $ “Dan tidak berduka 
cita, "terhadapnya. bla , $ “Dan agar ia mengetahui bahwa janji 
Allah itu adalah benar,” yaitu tentang janji-Nya untuk mengembalikan Musa 
kepadanya, serta menjadikannya salah seorang dari para Rasul. Maka di saat 
itu, terealisasi sudah dengan dikembalikannya Musa kepada dirinya dan ia 
pun akan menjadi salah seorang Rasul, lalu ia berusaha membinanya dengan 
sesuatu yang layak menurut tabi'at dan syar'i. 


Firman Allah Ta'ala, $ op Y as "SI, 9 “Akan tetapi kebanyakan 
manusia tidak mengetahuinya,” yaitu tentang hukum Allah dalam perbuatan- 
perbuatan-Nya, serta akibat-akibat baiknya yang terpuji di dunia dan di akhirat. 
Terkadang, memang terjadi satu perkara yang begitu dibenci oleh jiwa, padahal 
akibatnya secara TN amatlah terpuji, a Allah Ta'ala berfirman, 

ae PA EA Pan A A CA AaS al LS, $ “Boleh jadi kamu 
membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu 
menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 216) 


ua | 


DR 3, r 


Ar -1 Lu PT se, 


- » 472 "o a IA A PETA 
CRER SE NS, Ae SE AA AAN IE ab UI, 


Tp GA Si AGS on Se Ka IA O 
A f LPP 


5 ge at A 2 


st mi Pk Pa SIA A o, PTET EA 


a =æ 


pa G Aa 


haa 


PATAK 


kg OA e as LA Lge DA as vIr » Ga sr 
BEN JA alia Sb alo rata seyan Sha eas | de 


W EP AD AD AP AF A 


N 
(Sa 
D 


mu Katsir Juz 20 


PER Peni ena KN a 3G bean X2 
H3 Sea mode (2) Ang 
Mae ne me Na Ge BALA Sg Ir 
oa Ie Ka very AP yen Sa AG 5 
s47 S x A 

o Sya pl S l 


Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, Kami berikan ke- 
padanya hikmah (kenabian) dan pengetahuan. Dan demikianlah Kami 
memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. 28:14) Dan 
Musa masuk ke kota (Memphis) ketika penduduknya sedang lengah, maka 
didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang berkelahi: yang 
seorang dari golongannya (Bani Israil) dan seorang (lagi) dari musuhnya 
(kaum Fir'aun). Maka orang dari golongannya meminta pertolongan kepada- 
nya untuk mengalahkan orang yang dari musuhnya, lalu Musa meninjunya, 
dan matilah musuhnya itu. Musa berkata: “Ini adalah perbuatan syaitan, 
sesungguhnya syaitan itu musuh yang menyesatkan lagi nyata (permusuhan- 
nya).” (OS. 28:15) Musa berdo'a: “Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah 
menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku.” Maka Allah meng- 
ampuninya, sesungguhnya Allah, Dialah yang Mahapengampun lagi Maha- 
penyayang. (OS. 28:16) Musa berkata: “Ya Rabbku, demi nikmat yang 
telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tidak akan menjadi 
penolong bagi orang-orang yang berdosa.” (OS. 28:17) 


Ketika Allah Ta ala menceritakan awal pertama kali peristiwa Musa 
XÆ, Dia pun menceritakan bahwa tatkala ia telah mencapai masa dewasa, 


Allah memberi hikmah dan ilmu. 
Mujahid berkata: “Yaitu kenabian.” 


Ga Gi DS, $ “Dan demikianlah Kami memberi balasan 
kepada orang-orang yang berbuat baik.” Kemudian Allah Ta'ala menceritakan 
tentang sebab Musa mencapai ketinggian derajatnya, dengan kenabian dan 
diajak bicara oleh-Nya, pada saat adanya upaya dirinya membunuh seorang 
laki-laki Oibthi yang menjadi sebab keluarnya ia dari negeri Mesir menuju 
negeri Madyan. Maka Allah Ta'ala berfirman: 

GG LA oo Je KA s, $ “Dan Musa masuk ke kota ketika penduduknya 
sedang lengah.” 

Ibnu Juraij berkata dari ‘Atha al-Khurasani, dari Ibnu “Abbas: “Yaitu 
di antara waktu Maghrib dan “Isya.” Ibnul-Munkadir berkata dari “Atha' bin 


Yasar, dari Ibnu “Abbas: “Hal itu terjadi di pertengahan siang.” Demikian 
yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, ‘Ikrimah, as-Suddi dan Qatadah. 


Da G 


N 
NA 
© 


Tafsir Ibnu 1 


AIA A D AI 


GE ola Ud a P 5 $ “Maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki 
yang berkelahi,” yaitu saling memukul dan saling memarahi. K aai oa NSP 
“Yang seorang dari golongannya, " yaitu dari Bani Israil. $ » Da “a, 9 “Dan 
seorang lagi dari musuhnya,” yaitu bangsa Qibthi. 


Hal itu dikatakan oleh Ibnu “Abbas, Qatadah, as-Suddi dan Muhammad 
bin Ishaq. Lalu laki-laki Bani Israil itu meminta tolong kepada Musa $4 dan 
Musa mendapatkan satu kesempatan yaitu di saat penduduknya sedang lengah. 
Maka ia menghampiri laki-laki Gibthi i itu, LX 23 — ops pd Lalu 
meninjunya dan matilah musuhnya itu. 


Mujahid berkata: “ SS yaitu meninjunya dengan seluruh genggaman 
tangannya.” Qatadah berkata: “(255 8) yaitu memukulnya dengan tongkat 
yang dibawanya, (4 4) yaitu ia sekarat dan akhirnya mati.” 

$ JP “Berkata,” Musa: 

Pan Sar y A yr A P a 33 Tg r Tie 
i i AR PP oai alb A o J Lian a JASA) o E ia a D 
g eaf T o J ea iii A 
“Ini adalah perbuatan syaitan. Sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang 
menyesatkan lagi nyata. Musa berdo'a: Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah meng- 
aniaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku.” Maka Allah mengampuninya, 
sesungguhnya Allah, Dialah yang Mahapengampun lagi Mahapenyayang. Musa 
berkata: Ya Rabbku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku,” 
di mana Engkau berikan aku kehormatan, kemuliaan dan kenikmatan. 
g b o OST Us p “Aku sekali-kali tidak akan menjadi penolong,” yaitu pendukung, 


4 in Up “Bagi orang-orang yang berdosa,” yaitu orang-orang yang kafir 
kepada-Mu dan menentang perintah-perintah-Mu. 


” 
AA DA PA ot? sAr, zor grn O AF P at 


pa aN L? AN NG AE aai 3 ob 


PE D AA An 
>4 WRAK 4 an eh LX 
AGAN SES gbi San TEKA 


N Ne A na PA Soe AA GI A A 
GI) lan AOS TESTES KIS Yj 
Karena itu, jadilah Musa di kota itu merasa takut menunggu-nunggu dengan 
khawatir (akibat perbuatannya), maka tiba-tiba orang yang meminta per- 
tolongan kemarin berteriak meminta pertolongan kepadanya. Musa berkata 


PAP AF AF A3 A3 3 GG AF AF AFAFA LK AI AI LI SI OCO O CU T UI, T EU “2 “2 “2 UPU 2 E S AU T T “4 


Je 


PAP AS AP LAS AFAFA SI LI AI an On Oa, Va, 2 LK V2 V2 Tp Tp 5 Ta Tp T 
mu Katsir Juz 20 261 


D A IN A A 


kepadanya: “Sesungguhnya kamu benar-benar orang sesat yang nyata (ke- 
sesatannya).” (QS. 28:18) Maka tatkala Musa bendak memegang dengan 
keras orang yang menjadi musuh keduanya, musuhnya berkata: “Hai Musa, 
apakah kamu bermaksud hendak membunubku, sebagaimana kamu kemarin 
telah membunuh seorang manusia? Kamu tidak bermaksud melainkan hendak 
menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri (ini), dan tiadalah 
kamu hendak menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan 
perdamaian.” (OS. 28:19) 


D AP AD OP A 


D ad AD AD AS A 


PIT T TNT TR TN AN D A E AI AI AI AI AI A AI GI A 


Allah Ta'ala berfirman memberitahukan tentang Musa #22 ketika ia 
membunuh laki-laki Gibthi bahwa karenanya, jadilah, $ wt- Had $ $ Musa 
di kota itu merasa takut,” yaitu akibat perbuatannya. 


4 L55 $ yaitu, mengendap endap dan dan mewaspadai apa yang akan 
terjadi dari peristiwa itu, lalu ia melintas di sebagian jalan di mana tiba-tiba 
ia melihat laki-laki yang meminta tolong kepadanya kemarin sedangkan ia 
sekarang berkelahi dengan laki-laki lain. Maka ketika Musa melewatinya, laki- 
laki itu pun kembali memohon pertolongannya. Maka Musa berkata: 
$ im UI? “Sesungguhnya kamu benar-benar orang sesat yang nyata,” yaitu 
jelas kesesatannya lagi banyak keburukannya. Kemudian Musa bertekad untuk 
memukul laki-laki gibthi itu. Maka laki-laki Bani Israil itu yakin bahwa Musa 
akan melaksanakannya karena teriakan dan kelemahan orang gibthi itu, maka 
ia berkata kepada Musa untuk mempertahankan dirinya, $ — y 5? “Hai 
Musa,” apakah engkau akan membunuhku, sebagaimana engkau membunuh 
seseorang kemarin? Hal itu disebabkan tidak ada yang mengetahui peristiwa 
itu kecuali dia dan Musa %5 sendiri. Tatkala laki laki Bani israil mendengar 
perkataan orang gibthi itu,ia ambil perkataan itu dan pergi ke pintu Fir aun 
serta melaporkannya.Maka Fir'aun mengetahui hal tersebut,sangat geramlah 
dia dan berkehendak untuk membunuh Musa,lalu mereka mencarinya agar 
dihadapkan kepada Fir'aun. 


A P u Aar 


rA ali Err s DR KA UI DE yZ PER 
2 pas l D JG K all Lal oa Jen Alay 


© Lra a öl FAREA uy 


Dan datanglah seorang laki-laki dari ujung kota dengan bergegas-gegas 
seraya berkata: “Hai Musa, sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding 
tentangmu untuk membunuhmu, sebab itu keluarlah (dari kota ini) sesungguh- 
nya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu.” (QS. 
28:20) 


TE LL ALS LL AL AS LL LS LS LAS LS ALI KI C AI C T T T T UA UN 


262 Tafsir Ibnu Kz 


28. AL QASHASH Widi 


Allah Ta'ala berfirman, $ W; <; “Dan datanglah seorang laki-laki,” 
dia disifatkan dengan laki-laki, karena ia berbeda jalan, dimana ia menempuh 
jalan yang lebih dekat daripada jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang 
diutus di belakangnya, sehingga ia berhasil lebih dahulu menemui Musa. Lalu 
ia berkata kepadanya: “Hai Musa! r a aL IU OP “Sesungguhnya pembesar 
negeri sedang. berunding tentangmu,” yaitu mereka bermusyawarah tentangmu, 
$ a pea pea $ “Untuk membunuhmu, sebab itu keluarlah,” dari negeri ini. 
an a — $ “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi 


DR TN TR D 2 TR 


nasihat kepadamu.” 
Di S A 5,2 aa Pa De aa EA Tita LX Pa PPR 
SR Si a lala aa 


O LEN Dai GH andi Cia iba 


“ pn Ay mg AOA GA 
Ka gia AN Ga AS RAN pgn Pp 


dua 
Op 


DA $ JEL zA 2 ZA lar Ar P 

Aw Y Ldb KESA ANSE ull P 
Dee GA yi A Aor a ai > 
Dea 4 D rE? Saga TE IE 

& AS KR DADI SI JI 


Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut menunggu-nunggu 
dengan khawatir, dia berdo'a: “Ya Rabbku, selamatkanlah aku dari orang- 
orang yang zhalim itu.” (OS. 28:21) Dan tatkala ia menghadap ke jurusan 
negeri Madyan, ia berdo'a (lagi): “Mudah-mudahan Rabbku memimpinku 
ke jalan yang benar.” (OS. 28:22) Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri 
Madyan, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan 
(ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang 
Wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: “Apakah 
maksudmu (dengan berbuat begitu)?” Kedua wanita itu menjawab: “Kami 
tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala 
itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang 
telah lanjut umurnya.” (OS. 28:23) Maka Musa memberi minum ternak itu 
untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh 
lalu berdo'a: “Ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu 
kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.” (OS. 28:24) 


TS LS LS LL LL LS LS LS LS LI Kn On Ca Ca Ca 2 PU Ka C2 Ya Ia Ya 2 & 


wu Katsir Juz 20 


263 


DD AD AD AD AD AP AI AF AD AI KI A 


D A 


264 


Tatkala laki-laki itu telah mengabarkan kepadanya tentang perundingan 
Firaun dan para pembesar negerinya berkenaan dengan perkaranya, maka ia 
keluar dari Mesir seorang diri, dan sebelumnya tidak tertarik untuk itu, bahkan 
1a berada dalam kemenangan, kenikmatan dan sanjungan. 

SA al ya » “Maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut 
menunggu-nunggu,” yaitu menengok ke kanan dan ke kini. 
É nella S Pang pe ; o Já è “Dia berdo'a: Ya Rabbku, selamatkanlah aku 
dari orang-orang yang RER itu,” yaitu dari Fir'aun dan para pembesarnya. 
Mereka menceritakan bahwa Allah 4% telah mengutus kepadanya satu Malaikat 


berkuda untuk menunjukkan jalannya. Wallaahu a'lam. 


£ a LS, $ “Tatkala ia menghadap ke jurusan negeri Madyan,” 
yaitu menempuh satu jalan yang jelas dan terang, ia pun tampak gembira. 
E Jadi A SG TRA aI S JG $ Ta berdo'a: Mudah-mudahan Rabbku mem- 
bimbingku ke jalan yang benar,” yaitu jalan lurus. Maka Allah mengabulkannya 
dan membimbingnya ke jalan yang lurus di dunia dan di akhirat, sehingga 
Allah menjadikannya sebagai pembimbing yang mendapatkan bimbingan. 


Si Un, ÉS, $ “Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan,” 
yaitu ketika ia telah sampai ke Madyan dan mengunjungi sumber air di sana, 
di mana terdapat $ sebuah sumur yang dipadati oleh para penggembala kambing. 
do MN aa eh TG menjumpai di sana sekumpulan orang yang 
sedang meminumkan ternaknya,” yaitu sekelompok orang yang sedang mem- 
beri minum binatangnya. $ Ob 4,45 sa m P ya S95 Dania menjumpai 
di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat,” 
yaitu menghambat kambing-kambing keduanya agar tidak bergabung dengan 
kambing-kambing penggembala lain, agar keduanya tidak diganggu. Ketika 
Musa $2 melihat keduanya, ia pun merasa kasihan dan menyayangi keduanya. 
4 US Jé p Musa berkata: Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?” 
Yaitu, apa maksud kalian berdua tidak bergabung dengan mereka? 
$ 6 A a ; Y BUY “Kedua wanita itu menjawab: Kami tidak dapat 
meminumkan (ternak kami), sebelum penggembala-penggembala itu memulang- 
kan ternaknya,” yaitu kami tidak akan mampu mendapatkan minuman itu 
kecuali setelah mereka selesai. $ mg: C “As $ “Sedangkan bapak kami adalah 
orang tua yang telah lanjut umurnya,” yaitu, inilah kondisi yang membawa 
kami kepada apa yang engkau lihat. Allah Ta'ala berfirman, $ t4 ie $ 


“Maka Musa memberi minum ternak itu untuk keduanya.” 


Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah berkata dari “Umar bin al-Khaththab &&, 
bahwa Musa %5 ketika sampai di sumber air negeri Madyan, ia menjumpai 
sekelompok manusia yang sedang meminumkan ternaknya. Dia berkata: “Ketika 
mereka telah selesai, mereka hendak mengembalikan batu besar (penutup 
sumur) itu ke sumur tersebut dan tidak ada yang mampu mengangkatnya 
kecuali 10 orang laki-laki. Tiba-tiba dia melihat dua orang wanita yang sedang 
menghambat binatang ternaknya. Musa berkata: “Apakah maksudmu? Lalu 


WATAPATA AFAFA WWW AAZ SU r Na IPU UPU uu Mu 


Tafsir Ibnu k 


keduanya bercerita. Maka Musa mendatangi batu itu dan mengangkatnya, 
kemudian dia tidak mampu memberikan minum kecuali satu ember saja hingga 
kambing-kambing itu tampak kenyang.” (Isnadnya shahih). 


Firman Allah Ta'ala: 
P 5 a Tu aa Bn Jea b dy i CH KSP “Kemudian dia 
kembali ke tempat yang teduh, lalu berdo'a: Ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat 
memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.” Ibnu “Abbas 
berkata: “Musa berjalan dari Mesir ke negeri Madyan tanpa bekal makanan, 
kecuali sayuran dan daun-daun pohon. Dia berjalan dengan tidak memakai 
alas kaki karena ketika ia sampai ke kota Madyan, telah rusak dua sandalnya 
dan ia duduk di bayang-bayang keteduhan. Dia adalah makhluk pilihan Allah, 
perutnya ditekan ke arah belakangnya karena menahan rasa lapar. Dan hijau- 
nya sayuran itu tidak berguna bagi perutnya dan ia membutuhkan makanan 


(kurma). 
Firman-Nya, $ 3 |? “Ke tempat yang teduh.” Ibnu “Abbas, Ibnu 
Mas'ud dan as-Suddi berkata: “Dia duduk di bawah pohon.” Wallaahu a'lam. 


As-Suddi berkata: “Pohon itu adalah dari j jenis pohon samar.” ‘Atha 
bin as-Sa-ib berkata: “Ketika Musa berdo'a, $ 7 5 ta II JT al y È 
“Ya Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan kebaikan yang Engkaní turun- 
kan kepadaku,” terdengarlah oleh wanita itu. 


APK Elé IN Ia IN A 
A al Ae 33 EK Erat EI 
CN OI ijin 
(DB Ep EN He 
naaa si ALi Aih ók 


t 
N 


ait m - 


Wy Inat ESA a 


aa 2 Ba, DA 
Pra NI Ke Ga AN Go In 


AP AS LP LS LS MS LAS AS KL AS Ka “Sa “Ia aa IP UA UA T T T UA RU... 


u Katsir Juz 20 


| 


D 


265 


"Naat Ra? TU 


DD D G 


266 


l 
/ 


KAA an NA / >79 Ar sser KT & ADA A 


at 


Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu 
berjalan dengan malu-malu, ia berkata: “Sesungguhnya bapakku memanggil- 
mu agar ia memberi balasan terhadap (kebaikan)mu memberi minum (ternak) 
kami.” Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan 
kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata: Janganlah engkau 
takut. Engkau telah selamat dari orang-orang yang zhalim itu.” (OS. 28:25) 
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku, ambillah ia 
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang 
paling baik yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang 
kuat lagi dapat dipercaya.” (OS. 28:26) Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesunggub- 
nya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anakku 
ini, atas dasar bahwa engkau bekerja denganku delapan tahun dan jika 
engkau cukupkan sepuluh tabun, maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, 
maka aku tidak hendak memberatkanmu. Dan engkau insya Allah akan 
mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.” (OS. 28:27) Dia (Musa) 
berkata: “Inilah (perjanjian) antara aku dirimu. Mana saja dari kedua 
waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan 
tambahan atas diriku (lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita 
ucapkan.” (OS. 28:28) 


Ketika kedua wanita itu kembali lebih cepat dengan membawa kambing- 
kambing ke rumah ayahnya, sang ayah pun tidak percaya dengan kedatangan 
keduanya yang begitu cepat. Dia menanyakan tentang kondisi kedua puterinya 
itu. Lalu keduanya menceritakan peristiwa tentang yang dilakukan Musa $24. 
Maka sang ayah mengutus salah satu kedua puterinya itu untuk mengajak 
Musa menemui dirinya. Allah Ta'ala berfirman: 
fe al de ai Lali) Hap “Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang 
dari wanita itu berjalan dengan malu-malu,” yaitu jalannya wanita-wanita yang 


terhormat (bukan budak). 


Sebagaimana diriwayatkan dari Amirul Mukminin, “Umar &5 , ber- 
kata: “Dia datang dengan tertutup oleh pakaiannya dari penglihatan aa 
Ibnu Abi Hatim berkata bahwa “Amr bin Maimun berkata, “Umar &s ber- 
kata: “Dia datang berjalan dengan malu-malu, bukan wanita yang amat Ea 
dan yang sering keluar rumah.” Isnadnya shahih. 


Al-Jauhari berkata: “Kata (aa) pada laki-laki adalah pemberani, dan 
pada wanita adalah aktif dan gesit, sedangkan pada unta adalah tangkas.” 


PEAP AP AFAT ALL ALL ALE AL AL Aa Ba Ban San Ta Ta Ta Ba Ba Pa 
Tafsir Ibnu 


Pa e pa BE Ho EP Ta berkata: Sesungguhnya 
ayahku memanggilmu, agar ia memberi balasan terhadap kebikanmu memberi 
minum ternak kami.” Ini merupakan sikap beradab dalam bertutur kata, di 
mana 1a tidak memintanya secara mutlak, agar tidak menimbulkan perasaan 
curiga, bahkan ia berkata: “Sesungguhnya ayahku memanggilmu untuk mem- 
berikan balasan bagi kebaikanmu memberi minum ternak kami,” yaitu “agar 
ia memberikan balasan dan memberimu upah atas pertolonganmu memberikan 
minum ternak kami.” 


bei Kla ai, st Éb $ “Maka tatkala Musa mendatangi ayahnya 
dan menceritakan kepadanya cerita tentang dirinya,” yaitu, dia menceritakan 
kepadanya perkara yang terjadi terhadap dirinya yang menyebabkan ia keluar 
dari negerinya. $ SW all Ga SS ISS Y JG $ “Ayahnya berkata: Janganlah 
kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang zhalim itu,” ia berkata: 
“Terteramlah jiwamu dan luruskanlah pandanganmu, karena engkau telah 
keluar dari kerajaan mereka. Mereka tidak memiliki kekuasaan di negeri kami.” 
Untuk itu Dia berkata, « FRNA) 1 YA Ga SS P “Kamu telah selamat dari orang- 
orang yang zhalim itu. 


Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang siapa ayah wanita ini. Dalam 
hal itu terdapat beberapa pendapat, salah satunya berpendapat bahwa ayahnya 
itu adalah Syw'aib #&£, seorang Nabi yang diutus kepada penduduk Madyan. 
Inilah pendapat yang masyhur di kalangan banyak ulama. Juga dikatakan oleh 
al-Hasan al-Bashri dan selainnya. 


Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, telah bercerita kepada kami “Abdul 
“Aziz al-Azdi, dari Malik bin Anas, telah sampai kabar kepadanya, bahwa 
Syw aib XX -lah yang diceritakan oleh Musa tentang dirinya. Dia berkata, 
$ ih 1 TA ane SE IS Janganlah engkau takut. Engkau telah selamat 
dari orang-orang yang zhalim itu. 


Ath-Thabrani meriwayatkan dari Salamah bin Sa'ad al-Ghazi, bahwa 
seorang utusan datang kepada Rasulullah %4 dan berkata kepadanya: “Selamat 
datang kaum Syu'aib dan dua saudari Musa, semoga engkau diberi hidayah.” 


Ulama yang lain berkata: “Dia adalah anak laki-laki saudara Syw'aib.” 
Pendapat lain mengatakan: “Dia adalah seorang laki-laki mukmin dari kaum 
Syu'aib.” 

Firman Allah Ta ala: .. 

g iIi s3 DE Oa aa o i SE UNI EP “Salah seorang dari kedua 
wanita itu berkata: Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada 
kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk 
bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya,” yaitu, berkata 
salah seorang puteri laki-laki ini. Satu pendapat mengatakan, wanita itu adalah 
yang pergi di belakang Musa Æ, ia berkata kepada ayahnya, $ » P $ LS 


TAS MS MS LS LS LS LS LS AS LS NI Ia 2 2 UI UI C2 T D D WD & 


yu Katsir Juz 20 


WAD AD AS AS LS MS LS LS ALL ALS LL ML AS AMS LS A aa 


Jo. 


267 


TN 


PAP A 


DD ID D D D Tg UP AT AP AP AP AP KP LS A LL A AI A A LP 


Sa Ran D NU, 


aa 


268 


“Hai ayahku, ambillah ia sebagai pekerja,” yaitu sebagai penggembala kambing- 
nya. 


“Umar, Ibnu “Abbas, Syuraih al-Qadhi, Abu Malik, Qatadah, Muhammad 
bin Ishag dan selainnya berkata: Ketika wanita itu berkata: 
SI SA SEM oa i OP “Karena sesungguhnya orang yang paling baik 
yang engkau ambil untuk pekerja adalah orang yang kuat lagi amanah,” maka 
ayahnya berkata kepadanya: “Apa yang kamu ketahui tentang itu?” Wanita 
itu berkata: “Dia telah mengangkat sebuah batu besar yang tidak mampu di- 
angkat kecuali oleh 10 orang laki-laki. Dan saat aku datang bersamanya, aku 
berjalan di depannya, lalu ia berkata kepadaku: “Berjalanlah di belakangku.” 
Jika ia berbeda jalan denganku, ia memberikan sebuah tanda batu kerikil agar 
aku mengetahui ke mana ia berjalan.” 


Sufyan ats-Tsauri berkata dari “Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: 

“Manusia paling cerdik adalah 3 orang; Abu Bakar yang memberikan ke- 
cerdikan kepada “Umar, teman Yusuf ketika ia berkata, “Berikanlah kepadanya 
tempat,yang baik,” dan teman wanita Musa yang berkata: 
PAN Ao Pa s aial c UD Ya bapakku, ambillah ia sebagai 
orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang 
engkau ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya,” 
Ayahnya berkata, $ os s4 asa ara a “Sesungguhnya aku ber- 
maksud menikahkaninu dengan salah seorang dari kedua anakku ini.” Laki-laki 
tua ini memintanya untuk menggembalakan kambingnya dan menikahkannya 
dengan salah seorang puterinya. 


Syu'aib al-Jubba-i berkata: “Keduanya cantik dan molek.” Para murid 
Abu Hanifah mengambil dalil ayat ini tentang sahnya jual beli, di mana se- 
seorang berkata: “Aku jual kepadamu salah satu dua budak ini dengan harga 
100,” lalu ia berkata: “Aku beli,” maka sah. Wallaahu a'lam. 


Firman-Nya, $ Jas A Vas D TEA > 2 SAE of Se > “Atas 
dasar bahwa engkau bekerja denganku delapan tahun dan jika engkau cukupkan 
sepuluh tahun, maka itu adalah darimu,” kewajibanmu hanya menggembala 
kambingku selama delapan tahun. Jika engkau mendermakan dengan melebih- 
kannya dua tahun, maka itu adalah darimu sendiri. Kalau tidak, cukup delapan 
tahun saja. $ ol 5» An TS Ol ama ale Gal ot As st G, $ “Maka aku tidak 
hendak memberatkanmu. Dan engkau insya Allah akan menadapatiku termasuk 
orang-orang yang baik,” yaitu, aku tidak akan memberatkanmu, tidak me- 
yakitimu dan tidak menguasaimu. 


Firman Allah Ta'ala mengabarkan tentang Musa Ma: 
Ng Tar PANT “Ie Ol ag Ya 53 sale VI LA SH ; S J5? “Dia (Musa) 
berkata: Inilah (perjanjian) antara aku dan dirimu. Mana saja dari kedua waktu 
yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas 
diriku (lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan.” Ia berkata, 


PATAT APAP AF AF AP AF AFATA SKS Cu Nana Ana IP aa, T 3 


Tafsir Ibnu K: 


AI AI AI EIS 


sesungguhnya Musa berkata kepada mertuanya: “Perkaranya sesuai dengan 
yang engkau katakan, di mana engkau menjadikan aku sebagai pegawai selama 
delapan tahun. Jika aku sempurnakan menjadi sepuluh tahun, maka itu berarti 
dariku. Mana saja yang paling minimal aku lakukan, maka aku telah bebas 
dari 1 tanggungan | dan telah keluar darı syarat yang ada. Untuk itu dia berkata, 
$ oas WA IN LD “Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan 
itu aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi),” 
maka tidak mengapa bagiku, sekalipun yang sempurna itu lebih baik sekalipun 
mubah, karena ia merupakan kelebihan dari satu sisi dengan dalil yang lain, 
sebagaimana . Allah Ta'ala berfirman: 

Kala SIS8 Pe kala Su Du JI oad “Barangsiapa yang ingin cepat 
berangkat (dari Mina) sesudah dua hari, maka tiada dosa baginya. Dan barangsiapa 
yang menangguhkan (keberangkatannya dari dua hari itu), maka tidak ada dosa 
pula baginya.” (OS. Al-Bagarah: 203) 


Sesungguhnya, dalil menunjukkan bahwa Musa #82 melakukan dua 
waktu yang paling sempurna dan lengkap. 


Al-Bukhari berkata, bahwa Sa'id bin Jubair berkata: “Seorang Yahudi 
dari penduduk Hairah bertanya kepadaku, waktu yang mana yang ditunaikan 
Musa dari kedua waktu yang ditetapkan. Aku berkata: “Aku tidak tahu hingga 
aku bertanya kepada ahli bahasa Arab, aku bertanya kepadanya, lalu aku 
ajukan kepada Ibnu “Abbas. Maka aku menanyakannya dan beliau berkata: 
“Katakanlah, bahwa dia menunaikan waktu yang paling lama dan paling baik. 
Karena seorang Rasul Allah jika berkata, 1a akan lakukan. 


Diriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas secara marfu , ia berkata, Ibnu 
Jarir berkata dan Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah #£ bersabda: 


(ART CA JÉ SA P si Jia Ula 


“Aku bertanya kepada Jibril, waktu yang mana yang ditunaikan Musa? Jibril 
menjawab: “Yang paling lengkap dan paling sempurna (di antara keduanya).” 
HR. Ibnu Abi Hatim dan al-Bazzar meriwayatkan dari Ibnu “Abbas, dari 
Nabi &£. 

Kemudian Ibnu Abi Hatim berkata dari Yusuf bin Tirah, bahwa 
Rasulullah & ditanya, “Dua masa yang mana yang ditunaikan Musa?” Beliau 
menjawab: “Aku tidak mengatahui.” Lalu Rasulullah & bertanya kepada 
Jibril dan Jibril menjawab: “Aku tidak mengetahui.” Lalu Jibril bertanya 
kepada Malaikat yang berada di atasnya dan mereka menjawab: “Aku tidak 
mengetahui.” Maka Malaikat itu bertanya kepada Rabb 4& tentang yang di- 
tanyakan Jibril dari pertanyaan Muhammad &. Maka Allah menjawab: “Dia 
menunaikan yang paling bagus dan paling baik.” Hadits ini mursal serta ada 
dalam jalan lain secara mursal. Ini merupakan jalan-jalan yang saling men- 
dukung. Kemudian hal itu diriwayatkan dari Abu Dzarr &5 . Al-Hafizh Abu 


bnu Katsir Juz 20 269 


| 
è 


Bakar al-Bazzar berkata dari Abu Dzarr &: , bahwa Nabi & ditanya, manakah 
dua waktu yang ditunaikan Musa? Beliau “3 menjawab: 
Ca SALA J IP as Clan Ol -Ji Ga MAU) 


“Yang paling lengkap dan paling baik. Ia berkata: Dan jika engkau ditanya 
tentang dua wanita yang mana yang dinikahinya? Maka, katakanlah: Yang 
paling muda.” 


Kemudian, al-Bazzar berkata: “Kami tidak mengetahui yang diriwayat- 
kan dari Abu Dzarr kecuali dengan isnad ini.” 


Gbu Aoa GA abah Ma Ja aa E Lo. 


Pi 


Ka e 2r Sofy ” A si rr 
5 Pe Pd ag: AA Ur 


PARU Ae PP PN edi DA x 
PAA 


a 0 man nang k 2 nga 
PA Ar MI - "fez, ONN yn Ma PERAI j 
Ule aaa S PAE NE 
ERA P E PET PA F ao Sp -si A 
"i Da iis EE Jala OLS Ag 


mÂ >er TU Lana A mg! a CA 


R EREE G aa iya 


Pi 


Nop BEAN 4 DNS AN, 


Pai 


PÀ D 


«9 Gem So Asa MA OS 


Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia 
berangkat dengan keluarganya, dilihatnyalah api di lereng gunung. Ia ber- 
kata kepada keluarganya: “Tunggulah (di sini), sesungguhnya aku melihat 
api, mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari 
(tempat) api itu atau (membawa) sesuluh api, agar kamu dapat menghangat- 


On Ka DD DI DI II D D DD DD DD D “Dp “ap UP GP AI AI AP AT AP AP AP MP MP Tg KA (PAP AI AP A ma / 

& 
D 

NON 

SEd 

TN 

CIN 

z 

LS 


Ia 


P AEP AP AP AT AF AP AF AF AF AFAT AT A r D IUI PU U PU PUAN 


270 


Tafsir Ibnu Kz 


AKA AG A 


kan badan.” (QS. 28:29) Maka tatkala Musa sampai ke (tempat) api itu, 
diserulah dia dari (arah) pinggir lembah yang diberkahi, dari sebatang 
pohon kayu, yaitu: “Ya Musa, sesungguhnya Aku adalah Allah, Rabb semesta 
alam, (OS. 28:30) dan lemparkanlah tongkatmu.” Maka tatkala (tongkat 
itu menjadi ular dan) Musa melihatnya bergerak-gerak seolah-olah dia seekor 
ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. (Kemudian 
Musa diseru): “Hai Musa, datanglah kepada-Ku dan janganlah kamu takut. 
Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. (OS. 28:31) Masuk- 
kanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih tidak bercacat 
yang bukan karena penyakit, dan dekapkanlah kedua tanganmu (ke dadamu) 
bila ketakutan, maka yang demikian itu adalah dua mukjizat dari Rabbmu 
(yang akan kamu hadapkan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya). 
Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang fasik.” (OS. 28:32) 


Dalam tafsir ayat yang lalu telah dijelaskan, bahwa Musa X2 telah 
menunaikan waktu yang paling lengkap, paling sempurna, paling berbakti, 
paling bersih di antara dua waktu yang ada. Hal tersebut dapat diambil faedah 
dari ayat itu, di mana Allah Ta'ala berfirman, $ YM! — p} Ha Us $ “Maka 
tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan,” yaitu waktu yang 
paling sempurna di antara dua waktu tersebut. Wallaahu a'lam. 


Firman-Nya, $ 4x6 LL, > “Dan dia berangkat dengan keluarganya.” 
Mereka berkata: “Musa amat rindu kepada negeri dan keluarganya, lalu ia 
bercita-cita untuk mengunjungi mereka dengan cara sembunyi-sembunyi 
dari Fir'aun dan kaumnya. Maka, ia membawa keluarganya serta kambing- 
kambing yang dihibahkan oleh mertuanya. Kemudian ia berjalan bersama 
mereka di waktu malam yang hujan, gelap-gulita dan udara dingin. Lalu ia 
singgah di satu tempat, di mana setiap kali dia menyalakan kayu bakar, tak 
ada satu pun yang dapat menyala. Di saat itu, $ LL all SG oa (ls $ “Dilihat: 
nyalah api di lereng gunung," ' yaitu ia melihat api bercahaya di kejauhan. 

g U eiie A AS JEP “Ja berkata kepada keluarganya: Tunggulah, se- 
sungguhnya aku melihat api,” yaitu hingga aku pergi melihatnya. 

$ X P ga SI Pe $ “Mudah- mudahan aku dapat membawa sebuah berita,” 
hal itu disebabkan ia tersesat, g PAR i pe f $ “Atau membawa sesuluh api,” 
yakni sebagian api tersebut. $ © ihsas Z $ “Agar kamu dapat menghangat- 
kan badan,” yaitu kalian dapat menghangatkan tubuh dengannya dari udara 
dingin. 


Allah Ta'ala berfirman, $ AIi SJ 155 ca oy GÍ ÉÉ “Maka tatkala 
Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari pinggir lembah yang diberkahi,” 
yaitu dari arah lembah yang berada di sebelah kanan arah barat gunung. Ini 
adalah di antara petunjuk yang menjelaskan bahwa Musa menuju api tersebut 
ke arah kiblat. Sedangkan gunung tersebut berada di arah barat bagian kanan. 
Dan api tersebut ditemukan berada di sebuah pohon hijau di lereng gunung 


eI 


PEAT LS LS AF LS LS AS LAS LS Ka In C C n T “2 “2 T T UU UU. 


1 Katsir Juz 20 271 


ea / 


PAP A 


DAN AI MP A TI A 


P AN MP A 


“Nan SL 


272 


) 


28. AL QASHASH 


bersebelahan dengan danau. Lalu ia berhenti terheran-heran menyaksikan 
perkara tersebut. Maka Rabbnya memanggilnya: 

r A SA AN SEN AA 1S op? “Dari (arah) pinggir lembah yang 
diberkahi. dan sebatang pohon kayu.” 


Ibnu Jarir berkata, bahwa “Abdullah berkata: “Aku melihat pohon 
tempat diserunya Musa adalah abu-abu an bercahaya.” Isnadnya mugarib. 


Firman Allah Ta'ala, $ a 2 “Kd gl gayt of $ “Yaitu: Ya Musa, 
sesungguhnya Aku adalah Allah, Rabb semesta alam,” yakni yang mengajak 
berdialog dan berbicara kepadamu adalah Rabb semesta alam yang melakukan 
apa yang dikehendaki-Nya. Tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi) kecuali 
Dia dan tidak ada Rabb selain-Nya, Mahatinggi, Mahakudus dan Mahasuci 
Dia dari menyerupai makhluk-makhluk-Nya dalam Dzat, sifat, perbuatan 
dan perkataan-Nya, Mahasuci Dia. 


Firman-Nya, $ 852 Jl of, $ “Dan lemparkanlah tongkatmu,” yang 
ada di tanganmu sebagaimana diikrarkannya hal tersebut. x J Aa sap 
“Maka tatkala Musa melihatnya tahtazzu,” bergerak-gerak, $ 7:9. J, Ot GÍS 9 
“Seolah-olah dia seekor ular yang gesit, larilah ia berbalik ke belakang,” yaitu 
dalam gerakan yang cepat, bentuknya dan yang besar, mulutnya yang begitu 
lebar dan taring-taringnya yang tajam, di mana tidak satu batu pun yang di- 
laluinya : melainkan akan dilahap dengan kunyahan mulutnya. 
bin r 3 p 2 ,$ “Larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh,” yaitu sama 
sekali tidak menoleh. Karena sudah menj jadi tabi'at manusia, lari darinya. Maka 
tatkala Allah berfirman kepadanya, $ 13! 4 DI BSA, Jal — PE “Hai 
Musa, datanglah kepada-Ku dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu 
termasuk orang-orang yang aman,” ia kembali dan berdiri di tempatnya yang 
semula. Kemudian Allah Ta'ala berfirman: 
aan a T A TA r a DK Ea “Masukkanlah tanganmu ke leher 
bajumu, niscaya ia keluar putih tidak bercacat yang bukan karena penyakit,” 
yaitu, jika engkau masukkan tanganmu ke dalam bajumu kemudian engkau 
keluarkan, maka dia akan keluar bercahaya, seakan-akan sepotong bulan dalam 
cahaya kilat. Untuk itu Dia berfirman, $ ya pao $ “Bukan karena penyakit,” 
yaitu, bukan karena penyakit kusta. | 


Firman Allah Ta'ala, $ SD 4 DAS D mal) $ “Dan dekapkanlah 
kedua tanganmu (ke dadamu) bila ketakutan.” Mujahid berkata: “Akibat kaget.” 
Oatadah berkata: “Akibat takut.” Yang jelas, bahwa yang dimaksud adalah 
Dia memerintahkan Musa EX jika ia merasa takut terhadap sesuatu, agar 
mendekapkan kedua tangannya ke dadanya. Jika ia melakukan hal itu, niscaya 
hilanglah rasa takut pada dirinya. Terkadang, jika seseorang menggunakan 
hal tersebut sebagai upaya mensuritauladani, ia letakkan tangannya di atas 
jantungnya (dada)nya, maka akan hilanglah apa yang dirasa dan ditakutinya, 
jika Allah Ta'ala menghendaki dan hanya kepada-Nyalah keyakinan (ditujukan). 


PEA AT AP AP AF A AF AF AFA SLB nu Nat ut ut as ur an UN RUN 


Tafsir Ibnu 


Ibnu Abi Hatim berkata: “Musa X2, hatinya dipenuhi oleh rasa takut 
kepada Fir'aun. Lalu jika ia melihatnya ia berdo'a: 


i aa ks, GRYT Oi Ona Si AU 
“Ya Allah, sesungguhnya aku menolak dengan-Mu pembunuhan dan aku 
berlindung kepada-Mu dari kejahatannya. 


Maka Allah mencabut perasaan yang ada di dalam hati Musa X2 dan 
menanamkan perasaan takut ke dalam hati Fir'aun.” 


Allah 8£ berfirman, 4 D, 55 0G Dl “Demikian itu adalah dua 
mukjizat dari Rabbmu,” yaitu melemparkan tongkat dan menjadikannya seekor 
ular yang hidup, serta memasukkan tangannya ke dalam baju, lalu keluar 
putih, tidak bercacat yang bukan karena penyakit, adalah dua dalil yang gath'i 
dan tegas tentang kemampuan Musa yang dipilih oleh Allah serta kebenaran 


ARL A A Sa KI A 


P 


Ken Parakan aa ka L CSS 


Ne sn CA SI 


Musa berkata: “Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang 
manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. 
(OS. 28:33) Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, 
maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan 
(perkataan)ku, sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku.? 
(OS. 28:34) Allah berfirman: “Kami akan membantumu dengan saudaramu, 


WAN AS LP P ar IAI LS LS LL aU UC UU» TU» WD D “2 YY. 


bnu Katsir Juz 20 


| 
| 


D AD AD AD AD AD AD QS AS AS AD AS AS AS AS LI 3 SANA Pe 


m C 


273 


(PAP A 


DP AF AL AT AF LS KS KS AS ASASI NINA an DI DI DD DD “Io 


N 
N 
PN 


dan Kami berikan kepadamu berdua kekuasaan yang besar, maka mereka 
tidak dapat mencapaimu; (berangkatlah kamu berdua) dengan membawa 
mukjizat Kami, kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah yang 
menang.” (OS. 28:35) 


Tatkala Allah Ta'ala memerintahkan Musa pergi menemui Fir'aun, 
di mana dahulu ia keluar dari negeri Mesir guna melarikan diri darinya dan 
karena takut dari kekejamannya, $ en a cis A xs JB $ “Musa berkata: 
Ya Rabbku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan 
mereka,” yaitu seorang laki-laki Oibthi. $ 6 JS dl SG $ “Maka aku takut 
mereka akan membunuhku," yaitu, jika mereka melihatku. 
4 UU pr mas a o l $ “Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya 
dari padakn, : Bn Musa X2 tidak begitu lancar berbicara. Hal tersebut 
disebabkan peristiwa yang terjadi padanya, di mana ia memakan sebuah bara 
api yang diletakkan di mulutnya saat ia diminta memilih antara bara, kurma 
dan permata. Maka ia pun mengambil bara api dan meletakkan di mulutnya, 
hingga terjadi kesulitan baginya dalam berbicara. 


Untuk itu Dia berfirman, $ les D As nj na mail A 5 a AA db 
“Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya dari padaku, maka utuslah dia 
bersamaku sebagai pembantuku,” yaitu menteri, pembantu dan pendukung 
urusanku yang dapat membenarkanku tentang apa yang aku katakan dan 
kabarkan dari Allah &&, karena berita yang disampaikan dua orang lebih 
mengena dalam jiwa dibandingkan berita yang disampaikan satu orang. Untuk 
dia berkata, $ 6 Pa Se ae A 9 “Sesungguhnya aku khawatir mereka akan 
mendustakanku.” 


Muhammad bin Ishag berkata, $ a l>; $ “Sebagai pembantuku 
untuk membenarkanku,” yaitu untuk menjelaskan kepada mereka tentang apa 
yang aku kemukakan kepada mereka. Karena ia (Harun) memahami tentang 
perkataanku apa yang tidak mereka fahami. Ketika Musa meminta hal tersebut, 
$ JL $ “Berfirmanlah,” Allah Ta'ala, $ DA Sa Ai 9 “Kami akan mem- 
bantumu dengan saudaramu,” yaitu, Kami akan memperkuat urusanmu dan 
memperkokoh kedudukanmu dengan saudaramu yang kamu minta menjadi 
Nabi bersamamu, sebagaimana Dia berfirman di dalam ayat lain: 


$ Lt Dipo Cs Sesungguhnya telah diperkenankan permintaanmu hai 
Musa.” (OS. Thaahaa: 36). 


Untuk itu, sebagian Salaf berkata: “Tidak ada seseorang yang lebih 
besar pemberiannya kepada saudaranya dibandingkan pemberian Musa st 
kepada Harun. Karena ia membantunya, hingga Allah menjadikannya sebagai 
seorang Nabi dan Rasul bersamanya menuju Fir'aun dan para pembesarnya.” 
Untuk itu Allah Ta'ala berfirman tentang kedudukan Musa: 

g Ga al Ie OS, $ “Dia di sisi Allah sebagai orang terhormat.” (QS. Al-Ahzaab: 
69). 


Tafsir Ibnu Kat: 


j 
, 


Firman Allah Ta'ala, 4 EL KS pi, $ “Dan Kami berikan kepada- 
mu berdua kekuasaan yang besar,” yaitu bukti yang kuat. $ Btw GÍ Oles ED 
“Maka mereka tidak dapat mencapaimu,” yaitu tidak ada jalan bagi mereka 
untuk menyakitimu, disebabkan upaya kalian berdua dalam menyampaikan 
ayat-ayat Allah. Untuk itu Allah mengabarkan kepada keduanya, bahwa 
akibat yang baik akan berpihak kepada keduanya dan kepada orang yang 
mengikuti e di dunia dan di akhirat. Maka Allah Ta'ala berfirman, 
SO SA 3) LE? “Kamu berdua dan orang yang mengikuti kamulah 
yang menang.” Wallaahu a'lam. 


Maka tatkala Musa datang kepada mereka dengan (membawa) mukjizat- 
mukjizat Kami yang nyata, mereka berkata: “Ini tidaklah lain hanyalah 
sihir yang dibuat-buat dan kami belum pernah mendengar (seruan yang 
seperti) ini pada nenek moyang kami dahulu.” (OS. 28:36) Musa menjawab: 
“Rabbku lebih mengetahui orang yang (patut) membawa petunjuk dari 
sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di akhirat. 
Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang 
zhalim.” (OS. 28:37) 


ba pam Y TS UP Ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat-buat,” 
yaitu, dibuat-buat dan diciptakan. Mereka ingin membantahnya dengan tipu 
daya dan pengaruh. 


Firman-Nya, $ AA cü — iku Wal Gs $ “Dan kami belum pernah 
mendengar ini pada nenek moyang kami dahulu,” yang mereka maksudkan 
adalah beribadah kepada Allah semata yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Mereka 
mengatakan: “Kami belum pernah melihat seorang pun di antara nenek moyang 
kami menganut agama ini dan Kami pun tidak melihat manusia melainkan 
mereka menyekutukan ilah lain bersama Allah. Maka, a WE menjawab 
komentar mereka dengan berkata, 4 sue © Aa ut Ssi — fe. Rabbku 
lebih mengetahui orang yang patut membawa petunjuk dari sisi-Nya,” yami di 


D 


PETAT A3 WW WW WW Ka an In Oa Ia PIPI UI UI 2 PU UN RU. 


wu Katsir Juz 20 | | 275 


DP AI AD AI A 


276 


WAD AD AI KN 


antaraku dan di antara kalian, dan Dia akan memutuskan (perkara) antara 
aku dan kalian. Untuk itu dia berkata, $ JII 13G A s “Dan siapa yang 
akan mendapatkan kesudahan yang baik di negeri akhirat,” yaitu berupa per- 
tolongan, kemenangan dan dukungan. $ ò JL Bi mas YP “Sesungguhnya 
tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zhalim,” yaitu orang- 
orang yang menyekutukan Allah X. 


KALA et PA LK s4 P AA 
pd gg BN 19 SA MAS a Gl YA 
DIN AI a 

Dap NA Gl pa ye 3 
9 > a T a 2 LL Ip LA s”? - 
Pe EE A 5 AN Sa aga Ta AU 


> AZ LOL TN asi a 

i A vir — 9 © ALA A 
. MAS KAP Te n-nn Z aa 
sasa u X ipai a 


2. P 
P. 


DA pa ti A 2 pap is > 
ORTARA A AG 

Dan Fir'aun berkata: “Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ilah 
bagimu selain aku. Maka bakarlah bai Haman untukku tanah liat, kemudian 
buatlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat 
Ilah Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk 
orang-orang pendusta.” (OS. 28:38) Dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan 
bala tentaranya di bumi (Mesir) tanpa alasan yang benar dan mereka me- 
nyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada Kami. (OS. 28:39) 
Maka Kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan 
mereka ke dalam laut. Maka, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang 
zhalim. (OS. 28:40) Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang 
menyeru (manusia) ke Neraka dan pada hari Kiamat mereka tidak akan 
ditolong. (OS. 28:41) Dan Kami ikutkan laknat kepada mereka di dunia 


ER 
C 
A 


yyy Ia Ia Ia yy TAN na na NTT A A 


Tafsir Ibnu K 


su pgang 


ini; dan pada hari Kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan 
(dari rahmat Allah). (QS. 28:42) 


$$ pen N Da Geria A Gi C$ “Hai pembesar kaumku, aku tidak 
mengetahui ilah ta selain aku,” Allah Ta'ala mengabarkan tentang ke- 
kufuran dan kediktatoran Fir'aun serta kedustaannya terhadap pengakuan 
ketuhanan dirinya yang buruk, semoga Allah melaknatnya. Dan perkatannya, 
$ PE NI E ab pa ip al Jl ghi pe SG G 2 G “Maka bakarlah hai 
Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang 
tinggi supaya aku dapat naik melibat Ilah Musa,” yaitu, dia memerintahkan 
menterinya, Haman, penata rakyat dan penasehat kerajaannya, untuk mem- 
bakar tanah liat, yaitu membuat batu bata untuk membangun ash-Sharh, yaitu 
sebuah istana megah yang tinggi menjulang. Hal itu disebabkan karena Firaun 
membangun sebuah istana megah yang belum pernah ada di dunia bangunan 
yang lebih tinggi dari bangunannya guna membuktikan kepada rakyatnya 
tentang kedustaan Musa yang mendakwakan Hana Ilah lain selain Fir'aun. 


Untuk itu dia berkata, $ 03 < ya KAN gil 5 <> Dan sesungguhnya aku 
benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta,” yaitu dalam 
perkataannya bahwa di sana terdapat Rabb selainku. Tidak mungkin Dia 
mendustakannya, bahwa Allah Ta'ala telah mengutusnya, karena belum pernah 
diakui tentang adanya Pencipta Jalla wa “Alaa, maka ia berkata: 
$ ol oU, “Siapa Rabb semesta alam itu?” (OS. Asy-Syw araa: 23). Inilah 
perkataan Ibnu Jarir. 


Firman Allah” Ta'ala: 
Ko YUI Para CA — PN Heng pen, D Dan berlaku 
angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi (Mesir) tanpa alasan yang benar 
dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada Kami,” 
yaitu, mereka melampaui batas, sombong dan banyak berbuat kerusakan di 
muka bumi. Serta mereka berkeyakinan bahwa tidak ada hari Kiamat dan 
tempat kembali. Untuk : itu di dalam ayat ini Allah berfirman: 
g e è HIS a Ka $ “Dan Kami bukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, 
lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut,” yaitu, Kami tenggelamkan mereka 
ke dalam lautan di suatu pagi. Maka, tidak ada satu orang pun yang tersisa. 
SJ Io z5 Aur JB SL OS AS YG d “Maka, lihatlah bagai- 
mana akibat orang-orang yang zhalim. Dan Kami jadikan mereka pemimpin- 
pemimpin yang menyeru ke Neraka,” yaitu, bagi orang yang berjalan di belakang 
mereka dan menempuh cara-cara mereka dalam mendustakan Rasul dan me- 
nolak Pencipta. 


0 KIAN KG c3 > “Dan pada hari Kiamat mereka tidak akan ditolong,” 
yaitu, terkumpullah pada mereka kehinaan di dunia yang membawa kehinaan 
di akhirat. Firman Allah Ta'ala, $ zi GAH oi 3 MEA +% “Dan Kami ikutkan 
laknat kepada mereka di dunia ini,” yaitu, Allah mulai melaknat mereka dan 


WAD AD AS AD AS AS AS AS awan ATAN NN NN NN NN. 


mu Katsir Juz 20 


N 
N 
N 


g g Ga, ~G 


a 


melaknat kerajaan mereka melalui lisan orang-orang yang beriman di antara 
hamba-hamba-Nya yang mengikuti para Rasul. Sebagaimana mereka di dunia 
dilaknat melalui lisan para Nabi ASN dan para pengikut mereka. Demikian- 
lah, $ Ie id 23 BIL es 9 “Pada hari Kiamat mereka termasuk orang- 
orang yang dijauhkan (dari rahmat Allah).” 


(PAP A 


AS KEIT, ena AA 


SN PEA S S DAA £— 2 
An, 5g Ge BA Ss a 


Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Musa al-Kitab (Taurat) se- 
sudah Kami binasakan generasi-generasi terdahulu, untuk menjadi pelita 
bagi manusia dan petunjuk, rahmat, agar mereka ingat. (OS. 28:43) 


Allah Ta'ala mengabarkan tentang nikmat yang diberikan kepada 
hamba dan Rasul-Nya, Musa Kalimullah -semoga dia mendapatkan shalawat 
dan salam dari Rabbnya- dengan diturunkan-Nya Taurat kepadanya setelah 
dihancurkannya Firaun dan para pembesarnya. Firman Allah Ta'ala: 
gd Ni O4 Al ba tak ca > “Sesudah Kami binasakan generasi-generasi ter- 
dahulu,” yaitu, bahwa setelah diturunkan-Nya Taurat, tidak satu umat pun 
yang diadzab secara umum. Akan tetapi Dia memerintahkan kepada orang- 
orang yang beriman untuk 0 kaum musyrikin, musuh-musuh Allah. 


Firman-Nya, Kan, SR, AN pan > “Untuk menjadi pelita bagi 
manusia, petunjuk dan rahmat, agar mereka ingat,” yaitu dari kebutaan (hati) 
dan kezhaliman, dengan diberikan kepadanya petunjuk kepada kebenaran 
dan rahmat, yakni tuntunan kepada amal shalih. & 6, SG ds $ “Agar mereka 


ingat,” yaitu agar manusia mengingatnya dan dapat mengambil petunjuknya. 


-£ "E E A » Aod Pp a 
La € GA Ad Ca ae ES G3 


Ka ag Ka ba Gusi SI D ae 


Aor Pn a i S 


Sena den monoa 
£v » 2 for,» P PNP yh A E 
EE NEAR P sa On 


Pp 


D EP AI A3 AT AIAT AI AT AS ASASI A “an In In PU PU UU UN" 


N 
N 
ce 


Tafsir Ibnu Kz 


h 
| 
, 


. 
N 
A 
Ç 
Q 
Ca 
S 
yo 
oo l 
r} Is 
Ya | 
E 
\ 
p 
\ 
A 
Ç. 
D D TN A “2 T 


EA 
5 - 
pat t A ar A na LI AA 
Can Lag Kayen P 1 VI, Ù E 
gr s Brr A Ea 8# L PEDA T mwe r EPE EAA pr 
SI) nd . >” < > > . - | 
Sial 4 Yyy k | 1) Dg ka 


Dan tidaklah kamu (Muhammad) berada di sisi sebelah barat ketika Kami 
menyampaikan perintah kepada Musa, dan tidak pula kamu termasuk 
orang-orang yang menyaksikan. (OS. 28:44) Tetapi kami telah mengadakan 
beberapa generasi, dan berlalulah atas mereka masa yang panjang, dan 
tidaklah kamu tinggal bersama-sama penduduk Madyan dengan membaca- 
kan ayat-ayat Kami kepada mereka, tetapi Kami telah mengutus para Rasul. 
(OS. 28:45) Dan tidaklah kamu berada di dekat gunung Thur ketika Kami 
menyeru (Musa), tetapi (Kami beritahukan itu kepadamu) sebagai rahmat 
dari Rabbmu, supaya kamu memberi peringatan kepada kaum (Quraisy) 
yang sekali-kali belum datang kepada mereka pemberi peringatan sebelum- 
mu agar mereka ingat. (OS. 28:46) Dan agar mereka tidak mengatakan 
ketika adzab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan: “Ya 
Rabb kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang Rasul kapada kami, 
lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau dan jadilah kami termasuk orang- 
orang mukmin.” (OS. 28:47) 


Allah Ta'ala berfirman menyadarkan tentang bukti nyata kenabian 
Muhammad #&, di mana Dia mengabarkan tentang berita-berita ghaib masa 
lalu seakan-akan ia menyaksikan langsung dibalik peristiwa masa lalu tersebut. 
Padahal dia adalah seorang laki-laki ummi yang tidak mampu membaca satu 
kitab pun, serta tumbuh dewasa di suatu kaum yang tidak mengenal ilmu 
pengetahuan sedikit pun. 


Allah Ta'ala berfirman: 

E Hyang SI HN TEA Sp Are 4 naat FS 3 CS 1,9 Padahal 
kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah 
mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. 
Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa.” (OS. Ali “Imran: 
44). Dia berfirman dalam ayat ini setelah Dia mengabarkan tentang kisah Musa 
dari awal hingga akhir, serta bagaimana permulaan dilakukannya pemberian 
wahyu dan pembicaraan, Allah kepadanya. 

GNI bm ya SE l ya Su CS G, $ “Dan tidaklah kamu Muhammad, 


PAP AS AS LS LS LS LS LS MS LS LAS LAS LS LAS LS LS AK Lb In na Ia 2 2 C2 G 


D 


Daan PLATET EZAZ AZA LI Ia “In D T T D D D Up A2. 


Ibnu Katsir Juz 20 279 


Du Ra NA 


280 


| 


D D D DN DN IN D RI 


berada di sisi sebelah barat ketika Kami menyampaikan perintah kepada Musa,” 
yaitu, tidaklah engkau hai Muhammad, berada di sisi bagian barat tempat di 
mana Allah berbicara kepada Musa dari pohon sebelah timur pantai wadi 
tersebut. $ lpas Sy a +% “Dan tiada pula kamu termasuk orang-orang 
yang menyaksikan,” peristiwa tersebut. Akan tetapi Allah % telah mewahyukan 
kepadamu agar hal tersebut menjadi dalil dan bukti yang kuat tentang sebuah 
masa yang telah lama waktunya, serta mereka pun telah melupakan hujjah- 

hujjah Allah dan wahyu yang diberikan-Nya kepada para Nabi terdahulu 
tersebut. 


Firman Allah Ta'ala, 4 SU: na FE aka Sg A a LG, 9 Masa 
yang panjang dan tidaklah kamu tinggal bersama-sama PN Madyan dengan 
membacakan ayat-ayat Kami,” yaitu, dan tidaklah kamu tinggal bersama-sama 
penduduk Madyan dengan membacakan kepada mereka ayat-ayat Kami yang 
mengabarkan tentang Nabinya, Syu'aib 248: dan apa yang dikatakannya ke- 
pada mereka, serta jawaban yang mereka kemukakan kep adanya. 

Hima & ES, $ “Akan tetapi Kami telah mengutus para Rasul,” yaitu, akan 
tetapi Kami telah memberikan wahyu kepadamu tentang peristiwa itu dan 
Kami telah mengutusmu sebagai Rasul kepada manusia. 

4 CU aai lu cs L, $ “Dan tidaklah kamu berada di dekat gunung Thur 
ketika Kami menyeru.” 


Qatadah berkata, 4 GU 3, Ps Sbu LS 5, $ “Dan tidaklah kamu 
berada di dekat gunung Thur ketika. Kami menyeru, ” Musa. Ini -wallaahu a'lam- 
lebih mendekati firman Allah BE, 4 II op A E LA la EEA 
“Dan tidaklah kamu, (Muhammad) berada di sisi sebelah arai ketika Kami me- 
nyampaikan perintah kepada Musa, ” kemudian di sini Dia mengabarkan dengan 
gaya bahasa lain yang lebih khusus yaitu berupa kalimat seruan. Sebagaimana 
Allah & berfirman, $ p Di, SE 3 ls > “Ketika Rabbmu memanggil Musa.” 


(QS. Sywaraa': 10). 


Firman Allah Ta'ala, 4 2X, c% Kn SO? “Akan tetapi sebagai rahmat 
dari Rabbmu,” yaitu, tidaklah kamu menyaksikan langsung peristiwa itu sedikit 
pun. Akan tetapi Allah Ta'ala telah memberikan wahyu dan memberitahu- 
kan kepadamu sebagai rahmat-Nya untukmu serta untuk hamba-hamba-Nya 
dengan mengutusmu kepada mereka. 

Log AI D ya pi Cp AI E Cg id 9 Supaya kamu memberi peringatan 
kepada kaum yang sekali-kali belum datang kepada mereka pemberi peringatan 
sebelummu agar mereka ingat,” yaitu, agar mereka mengambil petunjuk dengan 
apa yang engkau bawa kepada mereka dari Allah dB. 

EY SI) nj Y BE PEE a Sa Kah LA ol FS, $ “Dan agar 

mereka tidak mengatakan ketika adzab menimpa mereka disebabkan apa yang 
mereka kerjakan: Ya Rabb kami, mengapa Engkau tidak mengutus seorang 
Rasul kapada kami,” yaitu, Kami telah mengutusmu kepada mereka untuk 
A i hujjah dan mematahkan alasan mereka, jika adzab dari Allah 


eI EIEI I LDI I EII ELI L LILI EIENEN 


Tafsir Ibnu Kz 


28. AL QASHASH 


datang kepada mereka dengan sebab kekufuran mereka, lalu mereka berdalih 
bahwa belum datang seorang Rasul atau seorang pemberi peringatan sedikit 
pun kepada mereka. 


Pa Pi pe.» ta z z 
IN pa san Y W O a D sa 


LAPAN r Lag Arrr 
-. 


D TA AAL, 


Maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami, mereka 
berkata: “Mengapakah tidak diberikan kepadanya (Muhammad) seperti 
apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu.” Dan bukankah mereka 
itu telah ingkar (juga) kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? 
Mereka dahulu telah berkata: “Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang 
bantu-membantu.” Dan mereka (juga) berkata: “Sesungguhnya kami tidak 
mempercayai masing-masing mereka itu.” (OS. 28:48) Katakanlah: “Datang- 
kanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih (dapat) 
memberi petunjuk daripada keduanya (Taurat dan al-Gur-an) niscaya aku 
mengikutinya, jika kamu sungguh orang-orang yang benar.” (OS. 28:49) 
Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), ketahuilah bahwa se- 
sungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan 
siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya 
dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sesungguhnya 
Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim. (OS. 28:50) 
Dan sesungguhnya telah kami turunkan berturut-turut perkataan ini (al- 
Our-an) kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran. (OS. 28:51) 


NAS AS LS LS LS LS LS LAS AS AI La Ia aa Ca 2 2 C2 PU AU “2 “2 Up “2 "' 
wu Katsir Juz 20 | 


À 
, 


N 
oo 
mabuk 


DB DLL Aa Ae AAL, 


Du D D D D D A A IN A A A 


282 


| 


PEAP APAP ATAF AS JW AS AS ASASI KL“ an T T T n a 


Tafsir Ibnu 


Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang suatu kaum yang seandai- 
nya Dia mengadzab mereka sebelum ditegakkannya hujjah, niscaya mereka 
akan berdalih bahwa belum datang seorang Rasul pun kepada mereka. Se- 
sungguhnya, tatkala datang kepada mereka kebenaran darı sisi Allah melalui 
lisan Muhammad &, niscaya mereka berkata dengan c carą menghina, mem- 
bangkang, kufur, jahil dan berpaling. $ 2» SC Je SG NAN “Mengapakah 
tidak diberikan kepadanya seperti apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu?” 
Yang mereka maksudkan -wallaahu a'lam- adalah berupa bukti-bukti yang 
banyak seperti tongkat, tangan, topan, belalang, semut, kodok, darah, ber- 
kurangnya tanam-tanaman dan buah-buahan yang dapat mempersulit musuh- 
musuh Allah. Juga seperti terbelahnya laut, bayang-bayang awan, diturunkan- 
nya manna dan salwa, serta ayat-ayat dan bukti-bukti melimpah lainnya yang 
diberikan Allah Ta'ala kepada tangan Musa #£2X, sebagai bukti bagi Fir'aun, 


para pembesarnya dan Bani Israil. 


Dibalik semua itu, sama sekali tidak membuat Fir'aun dan para pem- 
besarnya menjadi jera, bahkan mereka mengkufturi Musa dan saudaranya, 
Harun six Allah Ta'ala berfirman, $ Ga Sa KAN FAF 9 “Maka (tetep- 
lah) mereka mendustakan keduanya. Sebab itu nana adalah termasuk orang: 
orang yang dibinasakan. z (RS. Al-Mu' TT 48). Untuk itu, di sini Dia 
berfirman, $ J5 Oa —p E es Sasa SI 9 “Dan bukankah mereka itu telah 
ingkar kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu,” yaitu, bukankah manusia 
pun telah ingkar dengan apa yang diberikan kepada Musa berupa ayat-ayat 
yang besar. $ VAES ol -— | J3 $ “Mereka dahulu telah berkata: Musa dan Harun 
adalah dya ahli sihir yang bantu-membantu,” yaitu saling bantu membantu. 
E DS JS is, $ “Dan mereka berkata: Sesungguhnya Kami tidak mem- 
percayai masing-masing mereka itu,” yakni mereka ingkar kepada keduanya. 
Karena sangat kuatnya konsekuensi, persahabatan dan kedekatan di antara 
Musa dan Harun 25 sebutan salah satu keduanya menunjukkan yang lain. 


Mujahid berkata, Yahudi memerintahkan Quraisy untuk mengatakan 
kepada Muhammad Ta tentang hal itu. Maka TE Ta'ala berfirman: 
SAE Nm 1 js ETE E TAA S9 “Dan bukankah mereka itu 
telah ingkar kepada apa yang diberikan kepada Musa dahulu? Mereka dahulu 
telah berkata: Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang bantu-membantu,” 
yaitu Musa dan Harun, 4 YA $ yakni saling membantu dan menolong. Dan 
setiap keduanya membenarkan yang lainnya. 


Untuk itu Sa'id bin Jubair dan Abu Rizin berkata tentang firman-Nya, 
$ o $ yaitu Musa dan Harun. Ini perkataan yang sangat baik dan kuat. 
wallaahu a'lam. 


Adapaun orang yang membaca $ (AW ol 9, Ali bin Abi Thalhah 
dan al-“Aufi berkata dari Ibnu “Abbas, yang mereka maksud adalah Taurat 
dan al-Qur-an. Yang jelas dalam bacaan 4 ol —=- ?, yang mereka maksud 
adalah Taurat dan al-Gur-an, karena Dia berfirman sesudahnya: 


GA Tata Sat as AU Pal 5 $ “Katakanlah: Datangkanlah olehmu 
sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih (dapat) memberi petunjuk dari- 
pada keduanya (Taurat dan al-Gur-an) niscaya aku mengikutinya.” Allah banyak 
menggabungkan a antara Taurat dan al- -Gur-an, sebagaimana Dia berfirman: 

g3 ba HE Il 5 Ii AE SA IP Lap si ASI Jl BP 
“Katakanlah: Siapakah yang menurunkan Kitab (T arat) yang dibawa oleh Musa 
sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, -sampai kepada firman-Nya- Dan 
ini (al-Qur-an) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi.” (QS. 
Al-An'aam: 91-92) 


Waraqah bin Naufal berkata: “Ini adalah Namus yang datang kepada 
Musa.” Telah diketahui secara langsung dan pasti bagi orang-orang yang berakal, 
bahwa Allah tidak menurunkan sebuah kitab pun dari langit yang diturunkan 
begitu banyak kepada para Nabi, kitab yang lebih sempurna, lebih lengkap, 
lebih fashih, lebih besar dan lebih mulia daripada Kitab yang diturunkan kepada 
Muhammad &, yaitu al-Qur-an. Dan setelah itu kitab yang menempati ke- 
hormatan dan kebesaran adalah kitab yang diturunkan kepada Musa bin ‘Imran 
AM, yaitu sebuah kitab yang difirmankan oleh Allah $: 

Cg OA pG gil MAT ai O G A S a Ga i sf p 

Tag TEA AS MAS a 
“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk 
dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang- 
orang Yahudi oleh para Nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang 
alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan 


memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya.” (OS. 
Al-Maa-idah: 44) 


Injil hanya diturunkan guna melengkapi Taurat serta menghalalkan 
sesuatu yang telah diharamkan kepada Bani Israil. Untuk i itu Allah Ta'ala 
berfirman, $ >% S ol gl Lagi Sam A Ai Le ja AK Hb 5 è “Katakan- 
lah: Datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah yang kitab itu lebih (dapat) 
memberi petunjuk dari pada keduanya (Taurat dan al-Qur-an) niscaya aku meng- 
ikutinya, jika kamu sungguh orang-orang yang benar,” yakni tentang penolakan 
kalian terhadap kebenaran dan memp ertentangkannya dengan kebathilan. 
Allah Ta'ala berfirman, 4 Í 2-3 ; J o% $ “Maka jika mereka tidak menjawab- 
mu,” yakni jika mereka tidak menjawab tentang apa yang Engkau, katakan 
kepada mereka serta tidak mengikuti kebenaran, $ «31531 0x5 LA, sep 
“Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu- 
nya,” tanpa dalil dan tanpa bukti. $ Si 2 SM iá oA AM yaa Pal 3 $ “Dan 
siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan 
tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun,” yakni tanpa dalil yang diambil 
dari Kitab Allah. $ JW è AA PAN “Sesungguhnya Allah tidak mem- 
beri petunjuk kepada orang-orang yang zhalim.” Firman Allah Ta'ala: 


ss ss Bmw SSB wu NI IUD NN ND DI D D YI 3 


bnu Katsir Juz 20 


) 
| 
, 


Da Ta C2 Ta Ta C2 2 2 2 2 D D D D Io “Io “Ia 


D 


i O 


ee 


283 


YAN MP MP MP MP A A 


Dn 


284 


| 
l 


PAA” ATAF ATAPATA AF AFAA E C n an at D) DI DI DD WD VU 


bs Bag a Jya e i, 3i, $ “Dan sesungguhnya telah Kami turunkan 
berturut-turut perkataan ini.(al-Qur-an) kepada mereka agar mereka mendapat 
pelajaran. 


Mujahid berkata: “Kami merinci perkataan itu untuk mereka.” As- 
Suddi berkata: “Kami jelaskan perkataan itu kepada mereka.” Qatadah ber- 
kata: “Allah Ta'ala berfirman mengabarkan kepada mereka, bagaimana Dia 
memperlakukan orang yang telah lalu dan bagaimana Dia yang mencipta, 
$ oy SSS ed $ “Agar mereka mendapat pelajaran.” 


Mujahid dan lain-lain berkata, $ ai LI, 9 “Kami turunkan berturut- 


turut kepada mereka,” yaitu orang orang Ouraisy.” Dan inilah yang nampak 
jelas. 


J 
: 2 an A AN Dat DARA Ae AG 
Pe NA. seri 


a A A (Tut AA aa p Dr a PEE EAR AE Sa 
a AN ES, E A ISS á 
WI, A h e 


221 aN a 2 3 mean 
P He EV SE AA 


Orang-orang yang telah Kami datangkan a mereka al-Kitab sebelum 
al-Qur-an, mereka beriman (pula) dengan al-Qur-an itu. (QS. 28:52) Dan 
apabila dibacakan (al-Qur-an itu) kepada mereka, mereka berkata: “Kami 
beriman kepadanya; sesungguhnya al-Qur-an itu adalah suatu kebenaran 
dari Rabb kami, sesungguhnya kami sebelumnya adalah orang-orang yang 
membenarkan(nya). (QS. 28:53) Mereka itu diberi pahala dua kali diseba- 
kan kesabaran mereka, dan mereka menolak kejahatan dengan kabaikan, 
dan sebagian dari apa yang Kami rizkikan kepada mereka, mereka nafkah- 
kan. (OS. 28:54) Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak 
bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata: “Bagi kami 
amal-amal kami dan bagimu amal-amalmn, kesejahteraan atas dirimu, kami 
tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil.” (OS. 28:55) 


> lL PRA LN, P sa Yak 
ET Oya ada ed aks a ASIN AU Sa 


Allah Ta'ala berfirman tentang para ulama Ahli Kitab yang menjadi 
wali, bahwa mereka beriman dengan al-Our-an, sebagaimana Allah Ta'ala 
berfirman: 


Tafsir Ibnu Ka 


Ka Ah aa wat Ui A zaii lale EN a LA oxi, $ “Dan 
sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang: 
orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: Sesungguhnya kami ini 
orang Nasrani. sampai kepada firman-Nya- maka catatlah kami bersama orang: 
orang yang menjadi saksi (atas kebenaran al-Gur-an dan kenabian Muhammad 


4.” (OS. Al-Maa-idah: 82-83) 


Sa'id bin Jubair berkata: “Ayat ini turun kepada 70 orang pendeta 
yang diutus oleh raja Najasyi. Ketika mereka menghadap Nabi &, beliau 
membacakan kepada mereka, 4 SA Sa s o $ “Yaasiin. Demi al-Our-an 
yang penuh kebijaksanaan,” hingga selesai, maka mereka tampak menangis, 
lalu masuk Islam. Maka turunlah ayat ini tentang mereka: 

E AE on SI i a E Be DPP RAB oa ASI AA, Sail p 
“Orang-orang yang telah Kami datangkan kepada mereka al-Kitab sebelum al- 
Our-an, mereka beriman (pula) dengan al-Qur-an itu. Dan apabila dibacakan 
(al-Qur-an itu) kepada mereka, mereka berkata: Kami beriman kepadanya, se- 
sungguhnya al-Qur-an itu adalah suatu kebenaran dari Rabb kami, sesungguhnya 
kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkanfnya).” Yaitu sebelum 
turunnya al-Our-an ini, dahulu kami pun termasuk orang-orang muslim. Yaitu 
orang-orang yang bertauhid, ikhlas kepada Allah dan memperkenankan-Nya. 

Allah Ta'ala berfirman, 4 | jo wu Sp oe NA Na) 7. | Ud P $ “Mereka itu diberi 
pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka,” yaitu, orang-orang yang bersifat 
dengan sifat seperti itu adalah orang-orang yang beriman dengan kitab yang 
pertama, kemudian kitab yang kedua. 


Untuk itu Dia berfirman, 4 1, tw $ “Disebabkan kesabaran mereka,” 
dalam mengikuti kebenaran. Karena bersikap seperti itu amat berat bagi jiwa. 


Di dalam hadits shahih dinyatakan dari hadits “Amir asy-Sya'bi, dari 
Abu Burdah, bahwa Abu Musa al-Asy'ari & berkata, Rasulullah # bersabda: 


2 0 ia AE AAT Rai of o Fe 3g PEE E Fo an 
TE) um a AA al e der. EP AAN OI EAW) 


a varii pmr Ksi AE Gies eN ANA GL ai a ai Hyas 


A 


ena g 


“Tiga golongan yang diberi pahala dua kali lipat; Seorang Ahli Kitab yang 
beriman kepada Nabinya dan beriman kepadaku. Hamba Budak yang me- 
nunaikan hak Allah dan hak tuannya; Serta seorang laki-laki yang memiliki 
budak perempuan, lalu dia mendidiknya dan memperbaiki pendidikannya, 
kemudian memerdekakan dan menikahinya.” 


WAD AI AD AD AD AS AS AI AS A TNT IN NN NN Ea NN. 


nu Katsir Juz 20 


aaa | 


AP D 


WAD AD AD AD AD AU AS AD AS AS A AI A3 


IA 43 


285 


28. AL QASHASH KE AAA 


Firman Allah Ta'ala, 4 RAN KAL 0 Pa “Dan mereka menolak ke- 
jabatan dengan kebaikan,” yaitu, mereka tidak menghadapi keburukan dengan 
hal yang serupa, al akan tetapi mereka maafkan dan mereka berlapang dada. 
Q opas A35, Cu, D “Dan sebagian dari apa yang telah Kami rizkikan kepada 
mereka, mereka nafkahkan,” yaitu, di antara barang halal yang telah dirizkikan 
kepada mereka, mereka nafkahkan untuk makhluk-makhluk Allah dalam 
bentuk nafkah wajib untuk keluarga-keluarga dan kerabat-kerabat mereka, 
serta zakat-zakat yang diwajibkan, yang dianjurkan dari yang sunnah dan 
Ag Mag Dr ap sunnah serta kurban. Firman Allah Ta'ala: 

g iis y AN aah Il $ “Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak 
bermanfaat, mereka berpaling daripadanya,” yaitu mereka tidak bercampur 
dengan para pelakunya, serta tidak bergaul dengan mereka. Bahkan sebagai- 
mana firman Allah Ta'ala, $ US 14 MU IA SI, > “Dan apabila mereka 
bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak 
berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga s kehormatan dirinya.” (QS. Al- 

Furgaan: 72). $ da AY <i D SL KAF BK BJB, > “Dan mereka 
berkata: Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu kesejahteraan 
atas dirimu kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil.” Yaitu, jika 
orang bodoh membodohi mereka serta berbicara kepada mereka dengan se- 
suatu yang tidak layak mereka jawab, maka mereka berpaling dan tidak mem- 
balasnya dengan hal yang setimpal berupa pembicaraan kotor, serta tidak ada 
yang keluar dari mulut mereka melainkan kata-kata yang baik. Untuk itu 
Allah berfirman tentang mereka bahwa mereka mengatakan: 

$ Entot SI EN <Í D Kan ea] , LI t “Bagi kami amal-amal kami 
dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul 
dengan orang-orang jahil,” yaitu, kami tidak menginginkan cara-cara orang 
bodoh dan tidak pula menyenanginya. 


an / 


PUDU IUI UI UU EN EN UU D DI D D UI ID ID KT AI AA A 


Pa pe £ rF 


wape Sh Lt SD GEN El 
Aib In Fans O Os 
Babad Ba aan 


O LKS, 


Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang 
kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki- 
Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. 


P EP AP LS LS ALS AS ALS AS AS AS ASASI Sa “Sa “aa AU T T UU 


286 


Tafsir Ibnu K 


(QS. 28:56) Dan mereka berkata: “Jika kami mengikuti petunjuk bersamamu, 
niscaya kami akan diusir dari negeri kami.” Dan apakah Kami tidak me- 
negubkan kedudukan mereka dalam daerah baram (tanah suci) yang aman, 
yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh- 
tumbuhan) untuk menjadi rizki (bagimu) dari sisi Kami? Tetapi kebanyakan 
mereka tidak mengetahui. (OS. 28:57) 


Allah Ta'ala berfirman kepada Rasul-Nya ££: Sesungguhnya engkau 
hai Muhammad, 4 cif "5 ga Y > “Tidak akan dapat memberi petunjuk 
kepada orang yang kamu kasihi,” yaitu engkau tidak mampu melakukan itu. 
Kewajibanmu hanyalah menyampaikan dan Allah-lah yang memberi petunjuk 
kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Sedangkan I Dia memiliki hikmah 
dan dalil yang tepat. Kid Abi Gg eU oa Sa AN SU LA Ka 

“Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang 
kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, 
dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.” Yaitu, 
Dia sangat mengetahui siapa yang berhak mendapatkan petunjuk dari orang- 
orang yang berhak menerima kesesatan. 


Dijelaskan dalam hadits Shahih, bahwa ayat tersebut turun kepada 
Abu Thalib, paman Rasulullah & yang telah menjaga dan menolongnya serta 
berdiri di dalam barisannya dan amat mencintainya, dengan cinta keluarga 
bukan cinta syar'i. Ketika ia akan wafat dan ajalnya akan tiba, Rasulullah & 
menyerunya kepada iman dan agar masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi 
gadar telah menetapkan lain dan berlaku bagi dirinya, bahwa dia tetap berada 
dalam kekufuran dan Allah memiliki hikmah yang amat sempurna. 


Az-Zuhri berkata, Sa'id bin al-Musayyab bercerita kepada kami, dari 
ayahnya, yaitu al-Musayyab bin Hazn al-Makhzumi &5 , ia berkata: Ketika 
wafat menghampiri Abu Thalib, Rasulullah & Ba PARE TN di mana 
waktu itu di sisinya terdapat Abu Jahal bin Hisyam dan “Abdullah bin Abi 
Umayyah bin al-Mughirah. Lalu Rasulullah & bersabda: 


(( As G HÉ g a Í y IPAD 


“Wahai paman, ucapkanlah: ‘Laa Ilaaha Illallaah' satu kalimat yang aku jadikan 
dalil untukmu di sisi Allah.” 


Maka Abu Jahal dan ‘Abdullah bin Abi Umayyah berkata: ‘Hai Abu 
Thalib, apakah engkau tidak menyukai tradisi ‘Abdul Muththalib? Akan 
tetapi Rasulullah £ terus-menerus mengucapkan hal tersebut dan kedua orang 
itu pun terus mengulang perkataannya hingga pada akhirnya yang dikatakan 
Abu Thalib tetap berada di dalam tradisi “Abdul Muththalib dan menolak 
untuk mengucapkan “Laa Ilaaha Illallaah.” Maka Rasulullah & bersabda: 


AS AS LS LS LS LAS LAS AS LS AS La “aa Ca IU» DU DI YI “3 


u Katsir Juz 20 


D 


287 


288 


D a Tut 


28. AL QASHASH 


A Bea aa SN LAMA ET A 
(( du Sun iy y) 


“Demi Allah, sesungguhnya aku akan memintakan ampun untukmu jika aku 
tidak dilarang.” 


Lalu Allah menurunkan ayat: o | 

g S5 PT) AS, PA i aaa o 2 A OS ú $ “Tidaklah sepatut- 
nya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) 
bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum 
kerabat(nya). ” (QS. At- Taubah: 113). Tentang Abu Thalib, diturunkan: 

g Ta A eag MU, LM KE Y Í “Sesungguhnya kamu tidak akan 
dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi 
petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya. ” 


Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dari hadits az-Zuhri dan 
juga diriwayatkan oleh at-Tirmidzi. 


Firman Allah Ta'ala, 4 ts: ya DA Sa oli Tni +% “Dan mereka 
berkata: Tika kami mengikuti petunjuk bersamamu, niscaya kami akan diusir 
dari negeri kami.” Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang alasan yang 
dikemukakan sebagian orang kafir yang tidak mengikuti petunjuk, di mana 
mereka berkata kepada Rasulullah £, 4 to f ir SAS AN Su 5 o) > Jika kami 
mengikuti petunjuk bersamamu, niscaya kami akan diusir dari negeri kami,” 
yaitu, kami takut jika kami mengikuti petunjuk yang engkau bawa dan ber- 
tentangan dengan lingkungan sekeliling kami penduduk Arab musyrikin, 
mereka akan berusaha menyakiti dan memerangi kami, serta mengejar kami 
di mana saja kami berada. 


Allah Ta'ala ig yoo menjawab perkataan mereka: 

g Úle Ú A Ken — 9 “Dan apakah Kami tidak meneguhkan kedudukan 
mereka dalam daerah haram yang aman,” yaitu, alasan yang mereka kemukakan 
ini adalah sebuah kedustaan dan kebathilan. Karena Allah Ta'ala menjadikan 
mereka (tinggal) di negeri yang aman. Tanah haram yang diagungkan,telah 
aman sejak awal dijadikan, maka bagaimana tanah haram ini menjadi aman 
pada waktu kekafiran dan kesyirikan mereka, dan tidak menjadi aman saat 
TN masuk Islam dan mengikuti kebenaran? Firman Allah Ta'ala: 

PEARS D a P :$ “Yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari 
segala macam,” yaitu, dari seluruh macam buah-buahan dari sekeliling Tha-if 
dan lain-lain, demikian pula berbagai barang dagangan dan rumah tangga 
(zaman sekarang,dari seluruh dunia). x 5i 155,8 “Untuk menjadi rizki 
(bagimu) dari sisi Kami,” d 0 AAS Y så XS, $ “Akan tetapi kebanyakan mereka 
tidak mengetahui,” untuk itulah mereka ET hal yang demikian. 


pp NN NN: 


Tafsir Ibnu | 


de ” Pn A 
ei » A3 Pa PA Aan Li a nh a A PR PLA 
J ESA E aaa S3 A oa AI y 


Ke FN wea a PR o TA 
S3 CAN PE, MINI Tram Gi. 


Ar a fo l rar Gr 
% 


Co gy Z 2- $. CPI S o ar 
SEA Pen SA SAN GAN SMA S5 
EN ai SU 


Dan berapa banyak (penduduk) negeri yang telah kami binasakan, yang 
sudah bersenang-senang dalam kehidupannya, maka itulah tempat kediaman 
mereka yang tidak didiami (lagi) sesudah mereka, kecuali sebagian kecil. 
Dan Kami adalah pewarisnya. (OS. 28:58) Dan tidaklah Rabbmu mem- 
binasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul 
yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, dan tidak pernah (pula) 
Kami membinasakan kota-kota, kecuali penduduknya dalam keadaan me- 
lakukan kezhaliman. (OS. 28:59) 


Allah Ta'ala berfirman mengancam penduduk Makkah dalam firman- 
Nya, $ ia Ob H3 oa Lal S $ “Dan berapa banyak (penduduk)negeri 
yang telah Kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya,” 
yaitu melampaui batas, melakukan kejahatan dan kufur terhadap nikmat Allah 
yang telah dianugerahkan kepada mereka. Untuk itu Allah Ta'ala berfirman, 
SY) BA pg KS Sa ls $ “Maka itulah tempat kediaman mereka 
yang tidak didiami (lagi) sesudah mereka, kecuali sebagian kecil,” yaitu, negeri- 
negeri mereka luluh lantah, sehingga tidak ada lagi yang terlihat kecuali tempat- 
tempat tinggal mereka. Firman Allah Ta'ala, 4 MY! »—— ES, $ “Dan Kami 
adalah pewarisnya,” yakni kembali hancur, tidak ada seorang pun yang tinggal 
di dalamnya. 


EE 


Kemudian Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang keadilan-Nya 
yang tidak membinasakan seseorang secara zhalim. Dia hanya membinasakan 
seseorang, jika telah disampaikan-Nya hujjah kepadanya. Untuk itu Allah 
Ta'ala berfirman, $ & 3 SS 5 SA Aa Wi, OS G5 $ “Dan tidaklah 
Rabbmu membinasakan kota-kota sebelum Dia mengutus di ibukota,” yaitu 
Makkah. $ Gile mele I Y,—, $ “Seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat 
Kami,” yang di dalamnya mengandung petunjuk bahwa Nabi yang ummi, 
Muhammad #& yang diutus dari ibu kota itu adalah seorang Rasul untuk seluruh 
negeri, baik Arab maupun ‘ajam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: 

É Gas SI Sa) SA AN IG B > “Katakanlah: Hai manusia, sesungguhnya 
aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya.” (OS. ALA raaf: 158). 


KAD AV AD AD AS AS AS AS SK AS AS AS SS AS SE A3 3 LI ae». 


aa ALA SA LAS IS E La In Oa C2 C2 C2 UI Ta Up Up Up Up tp 


N 
co 
(Co 


nu Katsir Juz 20 


N 
le) 
© 


Telah tercantum di dalam ash-Shahihain, bahwa Rasulullah £ bersabda: 


APN AI a 
“Aku diutus kepada orang-orang kulit merah dan orang-orang kulit hitam.” 


Untuk itu, Beliau adalah Nabi dan Rasul penutup, sehingga tidak ada 
Nabi dan Rasul sesudahnya, bahkan syari atnya akan kekal sekekal malam 
dan siang hingga hari Kiamat. Satu pendapat mengatakan bahwa yang dimaksud 
dengan firman- “Nya, SY MA SR Sd Sebelum Dia mengutus di ibukota 


seorang Rasul,” yaitu dasar dan kebesarannya seperti ibu kota seluruh imperium 
dan benua. 


Demikian yang diceritakan oleh az-Zamakhsyart, Ibnul Jauzi dan lain- 
lain, dan penafsiran tersebut tidak begitu jauh (masih bisa diterima). 


Bo” KRE Pd Pai Cohr ” ar 4 #. Ta A A 


` r w so Ae 
Ae Lay ag A a A 7 
ag - Po He Pa srr 17 Ea kizas 


9 seng NEE 


Dan apa saja yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kenikmatan hidup 
duniawi dan perhiasannya; sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik 
dan lebih kekal. Maka apakah kamu tidak memahaminya? (QS. 28:60) 
Maka apakah orang yang Kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik 
(Surga) lalu ia memperolehnya, sama dengan orang yang Kami berikan 
kepadanya kenikmatan hidup duniawi; kemudian dia pada bari Kiamat 
termasuk orang-orang yang diseret (ke dalam Neraka)? (QS. 28:61) 


Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang kerendahan dunia serta 
perhiasannya dan keindahan sementara yang dikandungnya, jika dibandingkan 
dengan nikmat agung dan kekal yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk 
hamba-hamba-Nya ang shalih di akhirat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, 
a AN, DN 0, 3P y > “Tetapi kamu (orang-orang) kafir memilih 
kehidupan duniawi. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.” 
(OS. Al-A'laa: 16-17). Firman Allah Ta'ala, 4 ò Jas Sl 9 “Maka apakah kamu 
tidak memahaminya,” yaitu, apakah orang yang memprioritaskan dunia di 
atas akhirat tidak memahaminya? 


Tafsir Ibnu Ki: 


Firman Allah Ta ala: 

pa ih ME Cp AS BAN AE EE PS MAN 3 US Ii seh ad 
“Maka apakah orang yang Kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik (Surga), 
lalu ia memperolehnya, sama dengan orang yang Kami berikan kepadanya ke- 
nikmatan hidup duniawi, kemudian dia pada hari Kiamat termasuk orang-orang 
yang diseret (ke dalam Neraka)? ” Allah Ta'ala berfirman: “Apakah orang mukmin 
yang membenarkan janji yang Allah berikan bagi sebuah amal shalih berupa 
pahala yang akan diberikan kepadanya ı itu sama dengan orang kafir yang men- 
dustakan perjumpaan dengan Allah, janji dan ancaman-Nya, sedangkan dia 
bersenang-senang d di dunia dalam waktu yang sangat singkat?” 

Si Fama S Dp AB A 59 “Kemudian dia pada hari Kiamat termasuk orang 
orang yang diseret (ke Ta Neraka).” 


Mujahid dan Qatadah berkata: “Yaitu, termasuk orang-orang yang 
disiksa.” Dikatakan, bahwa ayat ini turun pada Rasulullah & dan Abu Jahal. 
Pendapat lain mengatakan, pada Hamzah, “Ali dan Abu Jahal. Kedua pendapat 
itu berasal dari Mujahid. Yang jelas, ayat itu berlaku umum. 


At AA, AAL oh z 3s Kt -4A Ar S ag 
Jk G9 Dits LS ON ma yi yA aah ega 
Asa - 
Lo LA pA AITE ang IL Da MAh P 2 49. Ke Gr De 
CAE AA al Oli Na E Ill “re GS Dal 


A r è p P Zs pege Pa “ aed AAA 
SKALA Jas UD Gent GK on Cita 

LA. P “20 A Ag AP aa Cak BNN ADS bni Ar 
Qa Sa HET AE KANAN Ipa YA aan 


Ah me rt A - IT IA, A Lo» 
HA D a be das anr 
ra 
Lo 


LE AN, Sa $ >s 
PAMERAN Pa | 


O E EE E EA 


Dan (ingatlah) bari (di waktu) Allah menyeru mereka seraya berkata: “Di- 
manakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kamu katakan?” (OS. 28:62) Ber- 
katalah orang-orang yang telah tetap hukuman atas mereka: “Ya Rabb kami, 
mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu: kami telah menyesatkan 
mereka sebagaimana kami (sendiri) sesat, kami menyatakan berlepas diri 


ÄPPEL AC AAP ALL ALS LS LS LL In On, Ca 2 2 C2 V2 U2 Up Up Up “pt 


mu Katsir Juz 20 


; 


AN AD AD AD AS AS AS AS AS AS AS AS AS ASASI AS KN 


PG 


N 
0 
— 


: 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
: 
! 
! 


(dari mereka) kepada Engkau, mereka sekali-kali tidak menyembah kami.” 
(QS. 28:63) Dikatakan (kepada mereka): “Serulah olebmu sekutu-sekutumu,” 
lalu mereka menyerunya, maka sekutu-sekutu itu tidak memperkenankan 
(seruan) mereka, dan mereka melihat adzab. (Mereka ketika itu berkeinginan) 
kiranya dabulu mereka menerima petunjuk. (QS. 28:64) Dan (ingatlah) bari 
(di waktu) Allah menyeru mereka seraya berkata: “Apakah jawabanmu 
kepada para Rasul?” (QS. 28:65) Maka gelaplah bagi mereka segala macam 
alasan pada hari itu, karena itu mereka tidak saling tanya-menanya. (QS. 
28:66) Adapun orang yang bertaubat dan beriman, serta mengerjakan amal 
yang shalih, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. (QS. 28:67) 


Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang sesuatu yang menghina- 
kan kaum kafir musyrikin pada hari Kiamat, di mana Dia menyeru mereka 
dengan firman-Nya, $ 0, Ta ga Sya  $ “Dimanakah sekutu-sekutu- 
Ku yang dahulu kamu katakan,” yaitu, di mana ilah-ilah yang dahulu kalian 
sembah di dunia berupa berhala dan tandingan- tandingan lain, apakah mereka 
dapat menolong kalian atau mereka mendapat pertolongan? Ini merupakan 
a se ancaman, D Aah Ta ala runa 


| P a: Ca 
(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang 
mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan (ketika) segala hubungan antara 
mereka terputus sama sekali -sampai pada firman-Nya- dan sekali-kali mereka 
tidak akan keluar dari api | Neraka.” (OS. Al-Bagarah: 166-167). Untuk itu Dia 
berfirman, $ 53 Sp gs ja, 9 “Dikatakan, Serulah olehmu sekutu-sekutumu,” 
yaitu agar mereka dapat membebaskan kalian dari apa yang kalian rasakan 
saat ini, D kalian dahulu berharap kepada mereka di dunia. 
SIA ala HI yana ala n—A "s $ “Lalu mereka menyerunya, maka sekutu- 
sekutu itu tidak memperkenankan, dan mereka melihat adzab,” yaitu, mereka 
yakin bahwa mereka akan menuju ke Neraka, tidak mustahil, dan firman- 
Nya, $ 04 175 El J9 “Kiranya mereka dahulu menerima petunjuk,” artinya, 
mereka meminta belas kasihan ketika mereka melihat adzab, sekiranya dahulu 
di dunia mereka termasuk orangorang yang mengapa petunjuk. 


Firman-Nya, 4 AA 21 TS, Ja el dx $ “Dan (ingatlah) hari 
(di waktu) Allah menyeru sa YA seraya berkata: Apakah jawabanmu kepada 
para Rasul?” Panggilan pertama adalah tentang panggilan tauhid, sedangkan 
yang ini mengandung penetapan kenabian. Yaitu, apa jawaban kalian kepada 
para Rasul yang diutus kepada kalian dan bagaimana dahulu sikap kalian kepada 
mereka?. Hal ini sebagaimana seorang hamba ditanya di dalam kuburnya: 
“Siapa Rabbmu, siapa Nabimu dan apa agamamu?” Adapun seorang yang 
beriman, maka ia berkata: “aj A SA KT Yay ol 3451”, sedangkan 


yyy yyy yyy yyy PLS EU O CO O a G 


Tafsir Ibnu Kal 


orang yang kafir berkata: “Ha, ha, aku tidak tahu,” tidak ada jawaban yang 
dimilikinya pada hari Kiamat selain diam seribu bahasa. Karena orang yang 
dahulunya ini buta, maka di akhirat pun ia buta dan sesat . 


, Untuk i itu Allah Ta'ala berfirman: 
SO US Y e Aa TA mee | 255 $ “Maka gelaplah bagi mereka segala macam 
alasan pada bari itu, karena itu mereka tidak saling tanya-menanya. 


Mujahid berkata: “gelaplah bagi meraka berbagai dalil, maka mereka 
tidak saling bertanya tentang keturunan.” 


Firman-Nya, 4 WILL Jet Sale SE ya CLD “Adapun orang yang ber- 
taubat dan beriman serta mengerjakan amal shalih,” yaitu di dunia. 
& medis Th E Lp $ “Semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung,” 
yaitu pada hari Kiamat, dan semoga ia mendapat balasan dari Allah. Sesungguh- 
nya hal im terjadi dengan kelebihan dan karunia Allah. 


A 
A PA r Sa AA gr 


A a tag Ne KE BE Ey 


2a AG A 


TON A 
aa SA A 2 na ea sha 9 


TAK kana A F a LX - y 

| | Aa AN Ca OE 
AN / gr 2 r P7 aR 105 - 3 
Ki pr a PFS 


Dan Rabbmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali- 
kali tidak ada pilihan bagi mereka. Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari 
apa yang mereka persekutukan (dengan-Nya). (QS. 28:68) Dan Rabbmu 
mengetahui apa yang disembunyikan (dalam) dada mereka dan apa yang 
mereka nyatakan. (QS. 28:69) Dan Dialah Allah, tidak ada Ilah (yang 
berbak diibadahi) melainkan Dia, bagi-Nya-lah segala puji di dunia dan 
di akhirat, dan bagi-Nya-lah segala penentuan dan hanya kepada-Nya-lah 
kamu dikembalikan. (OS. 28:70) 


Allah Ta'ala berfirman bahwa Dia-lah yang Mahaesa dalam mencipta 
dan memilih, serta dalam hal itu, Dia tidak memiliki penentang dan pem- 
bangkang. Allah Ta'ala berfirman, $ NA , EE 2 Ss 9 “Dan Rabbmu 
menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya,” yaitu apa yang di- 
kehendaki-Nya. Maka apa saja yang dikehendaki-Nya, pasti ada dan apa yang 
tidak dikehendaki-Nya, pasti tidak ada. Seluruh urusan, baik dan buruknya 
berada ditangan-Nya dan tempat kembali semua itu adalah kepada-Nya. 


MT LL LL ALS LL LS AMS LS AS LI On In Ia CI 2 C2 PU UU» “2 “2 “2 7' 


Katsir Juz 20 


) 
| 
, 


PEATA ATAATA AFMA A A Bu ul ut na Aa au, ut aa, aa aa at DI DI ID II D Na 0 Ia 


N 
D 
(7) 


————— 


PA A 


NT TI II D IUI IUI UN IN D D E DI AI AI AI MP AI AI AI A AI Tg AI GI A 


IN) 
D 
Ja 


l 


Firman-Nya, $ A AA DS LP “Sekali-kali tidak ada pilihan bagi 
mereka,” ini adalah peniadaan -menurut dua pendapat yang paling shahih,- 
Re firman Allah Tz an 
Kit A OS AA ad op AS 5) P “Dan 
lablab, patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang 
Mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan 
ada bagi mereka pilihan, (yang lain) tentang urusan mereka.” (QS. Al-Ahzaab: 36). 
g os 3S IN M LL 9 “Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari apa yang 
mereka persekutukan,” yaitu berupa patung-patung dan berhala yang tidak 
dapat mencipta dan memilih sedikit pun. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, 
ga N AP Sk, > “Dan Rabbmu mengetahui apa yang 
disembunyikan (dalam) dada mereka dan apa yang mereka nyatakan,” Dia 
mengetahui apa yang terukir di dalam hati dan apa yang terlintas di dalam 
sanubari, sebagaimana Dia mengetahui apa yang ditampakkan oleh zhahir 
seluruh makhluk-Nya. 

Firman-Nya, $ AYI YM LA, $ “Dan Dialah Allah, tidak ada Ilah (yang 

berhak diibadahi) melainkan Dia,” Dialah yang Mahaesa dalam Uluhiyyah, 
maka tidak ada yang berhak diibadahi selain-Nya, sebagaimana tidak ada Ilah 
yang mencipta dan memilih apa yang dikehendaki-Nya selain Dia. 
IN IN A LSI Op “Bagi-Nya-lah segala puji di dunia dan di akhirat,” 
dalam seluruh apa yang dikerj akan-Nya, Dia Mahaterpuji dengan keadilan 
dan kebijaksanaan-Nya. SA ds $ “Dan bagi-Nya-lah segala penentuan,” 
tidak ada yang dapat mengalahkan-Nya karena keperkasaan, kemenangan, 
kebijaksanaan dan rahmat-Nya. 4 ox, Jl, $ “Dan hanya kepada-Nya-lah 
kamu dikembalikan,” yaitu kalian seluruhnya pada hari Kiamat. Lalu setiap 
pelaku akan dibalas sesuai amalnya, baik dan buruk, dan tidak ada satu pun 
yang tersembunyi bagi Allah dari mereka dalam seluruh amal. 


ar A TU ka 2 £ GR Sot 
IL E7 DBA A S PA pe ti, LX Ke a p 
sead) NE e an Ca an 

4 a ARa, AA a A & Ga 


Gene o $$ 7 "i » 
Mn oa PN GA BAN NI SI 


Tafsir Ibnu K: 


) 
| 


WAD AD AD AS AS AS AS AS LS AS AS AS AS SS KI A NN 


og 


Ko 7 Absar DAS 
| > sr 
SU 09 23 


Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan untukmu 
malam itu terus-menerus sampai hari Kiamat, siapakah ilah selain Allah 
yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Maka apakah kamu 
tidak mendengar?” (OS. 28:71) Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku, jika 
Allah menjadikan untukmu siang itu terus-menerus sampai hari Kiamat, 
siapakah ilah selain Allah yang akan mendatangkan malam kepadamu 
yang kamu beristirahat padanya? Maka apakah kamu tidak memperhati- 
kan?” (OS. 28:72) Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam 
dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu 
mencari sebahagian dari karunia-Nya (pada siang hari) dan agar kamu 
bersyukur kepada-Nya. (OS. 28:73) 


Allah Ta'ala berfirman, memberikan anugerah kepada hamba-Nya 
dengan apa yang diberikan kepada mereka berupa malam dan siang yang tidak 
ada penopang bagi mereka tanpa keduanya. Serta Dia menjelaskan bahwa 
seandainya Dia menjadikan malam terus-menerus kekal bagi mereka hingga 
hari Kiamat, niscaya hal itu akan menyulitkan mereka serta membosankan 
a mencekam ji jiwa. Untuk itu Allah Ta'ala berfirman: 

Kelas Sat A21) a “Siapakah ilah selain Allah yang akan mendatangkan 
sinar terang kepadamu?” Yaitu, yang kalian melihat dengan sinar terang itu 
dan merasa senang dengan sebabnya, $ o xá Yel 9 “Maka apakah kalian tidak 
mendengar.” 


Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan bahwa seandainya Dia menjadi- 
kan siang sarmadan, yaitu terus-menerus hingga hari Kiamat, niscaya hal itu 
menyulitkan mereka serta menjadikan badan lelah dan lunglai disebabkan 
banyaknya aktifitas dan kesibukan. Untuk itu Allah Ta'ala berfirman: 
Nae Sh Aan AU 59 Siapakah ilah selain Allah yang akan men- 
datangkan malam kepadamu yang kamu beristirahat padanya?” Ha kalian 
beristirahat dari aktifitas dan kesibukan kalian. 4 #5) ox Soo? Sold “Maka 
apakah kamu tidak . memperhatikan? Dan karena rahmat-Nya,” yaitu kepada 
kalian. $ 33. 5 Ja SI P1 > “Dia jadikan untukmu malam dan siang, yaitu, 
Dia ciptakan ini dan itu. $ 45 | Kg $ “Agar kamu beristirahat padanya,” yaitu 
pada malam hari. $ d5 - | pao s% “Dan agar kamu mencari sebagian dari 
karunia-Nya,” yaitu di waktu siang dengan mengadakan perjalanan, kunjungan, 
aktifitas dan kesibukan. Ini termasuk bab istirahat dan aktifitas. 


Firman-Nya, 4 o Pa “SIS, $ “Agar kamu bersyukur kepada-Nya,” 
yaitu, agar kalian bersyukur kepada Allah dengan berbagai macam ibadah di 
waktu malam dan siang. Barangsiapa yang tidak dapat melakukannya di waktu 


ALL AL SALE ALA ALL ALL AS AMS La Ia Ia aa Ca CI T DD D D Yo CO UT 


nu Katsir Juz 20 295 


DI AI D 


malam, dia dapat melakukannya di waktu siang. Atau barangsiapa yang tidak 
dapat melakukannya di waktu siang, maka ia dapat melakukannya di waktu 
malam. D Allah Ta'ala berfirman: A 

g hs al SG of: ai ai Ul pm Ja J säl jay $ “Dan Dia yang 
menjadikan HT dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil 
pelajaran atau orang yang ingin bersyukur.” (QS. Al-Furqaan: 62), dan ayat- 
ayat dalam masalah ini cukup banyak. 


P 
dg fO AS peor P 
æ 


Dr > $ O DAA 
EA ES AN c$ Ke ga SA KPR Hao 5 


ZA ORS Ta Zerre LN 
yaa (3 laa Aoa Co 


e< La Pa Pa Latah 


Dan (ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka, seraya berkata: 
“Dimanakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kamu katakan?” (OS. 28:74) 
Dan Kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, lalu Kami berkata: 
“Tunjukkanlah bukti kebenaranmu,” maka tahulah mereka bahwasanya 
yang hak itu kepunyaan Allah dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulu- 
nya mereka ada-adakan. (OS. 28:75) 


Ayat ini merupakan panggilan kedua yang berupa penghinaan dan 
ejekan bagi orang yang menyembah Ilah lain bersama Allah. Maka Allah Ta ala 
menyeru mereka di hadapan banyak saksi, $ o ps5 A 2 SS ip 
“Dimanakah sekutu-sekutu-Ku yang dahulu kamu katakan?” Yaitu di dunia. 
(ii NS op & 5,9 “Dan Kami datangkan dari tiap-tiap umat seorang saksi.” 


Mujahid berkata: “Yaitu seorang rasul.” 


SR; jo ulas p “Lalu Kami berkata: Tunjukkanlah bukti kebenaran 
kalian,” yaitu atas kebenaran yang kalian sangkakan, bahwa Allah memiliki 
sekutu-sekutu. 4 à 358 of |, $ “Maka tahulah mereka, bahwa yang hak itu 
kepunyaan Allah,” yaitu tidak ada Ilah (yang hak untuk diibadahi) selainNya. 
Hingga mereka tidak dapat berbicara dan tidak mampu memberikan jawaban, 
op ANU A Je, > “Dan lenyaplah dari mereka apa yang dahulunya mereka 
ada-adakan,” yaitu semuanya hilang, hingga tidak dapat memberikan manfaat 
bagi mereka. 


IT OO DO DI D D D D D D TN Tn UP AI AI LP AI LT IS IS AI AI AI AA ALA 


Dp 


naa 


INEI EIS EI IS I EDI EI LI II Maa aaa 


N 
Se 
N 


Tafsir Ibnu K. 


SG 2X 28. AL QASHASH PE 


bs Sa hap Ande Niana 


- aa NIA 46 A 4 e A sAd AAA Sr 
do a pa Bu dl a 


AD IA KS P TA LAN z 
Ill A DARI 5 (V1) Kajai DAN 


"a E kO 
» ie 
E bm yan KN EA AN 
» AIA Zag i n A r? Dl ., 
G AAPEEE EFST 


Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya 
terbadap mereka, dan Kami telah menganugerahkan kepadanya perbenda- 
haraan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah 
orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya: 
Janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- 
orang yang terlalu membanggakan diri.” (OS. 28:76) Dan carilah pada apa 
yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, 
dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi 
dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat 
baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 
(OS. 28:77) 


Al-A' masy berkata dari al-Minhal bin “Amr dari Sa'id bin Jubair, bahwa 
Ibnu “Abbas berkata, 4 Ly FS yy OS os BOP Sesungguhnya Qarun adalah 
termasuk kaum Musa,” dia adalah anak pamannya. 


Demikian pula yang dikatakan oleh Ibrahim an-Nakha'i, “Abdullah 
bin al-Harits bin Naufal, Simak bin Harb, Qatadah, Malik bin Dinar, Ibnu 
Juray dan selain mereka, bahwa Qarun adalah anak dari pamannya Musa XZ. 
Ibnu Juraij berkata: “Dia adalah Qarun bin Yash-hab bin Qahits. Dan Musa 
(adalah) bin Imran bin Qahits.” 


Ibnu Juraij dan kebanyakan ahli ilmu berkata: “Bahwa Qarun adalah 
anak dari pamannya Musa.” Wallaahu a'lam. 


D 


Firman-Nya, $ ; KU na As, “Dan Kami 1 menganugerahkan 
kepadanya perbendaharaan,” yaitu harta-harta. $ sa Sg 5 Kau Ket la DL d 
“Yang kunci: kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat: kuat,” 
yaitu, kunci-kunci itu berat sekali karena begitu banyaknya yang dibawa oleh 
sejumlah orang. 


pnu Katsir Juz 20 


297 


Nu? 


298 


7 
l 


Al-A' masy berkata dari Khaitsamah: “Kunci-kunci perbendaharaan 
Qarun terbuat dari kulit. Setiap satu kunci seperti satu buah jari dan setiap 
satu kunci berada di sebuah kotak “Sa kan Sensasi bat ” Wallaahu a'lam. 


Firman-Nya, $ > ilk oe Na ol z E DA 3 5 Ju 3| $ “Ketika kaumnya 
berkata kepada kaumnya: Janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah 
tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri,” yaitu orang- 
orang shalih di kaumnya memberikan nasihat kepadanya. Maka, mereka ber- 
kata dengan cara memberikan nasihat dan petunjuk: “Janganlah engkau terlalu 
bangga dengan apa yang engkau miliki.” Yang mereka maksudkan adalah, 
janganlah pi sombong dengan harta yang engkau miliki. 


bow C Y Y OP “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 
yang terlalu membanggakan diri.” 


Ibnu ‘Abbas berkata: “Yaitu orang-orang yang sombong.” Sedangkan 
Mujahid berkata: “Yaitu orang-orang sombong yang angkuh, tidak bersyukur 
kepada Allah atas karunia yang diberikan-Nya kepada mereka.” 


Firman-Nya, $ eS ea Saya | te Tr 5-91 JA Ay Ae Ts CI D “Dan 
carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri 
akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (keselamatan) dunia ini,” 
yaitu, gunakanlah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa harta 
yang melimpah dan kenikmatan yang panjang dalam berbuat taat kepada 
Rabbmu serta bertaqarrub kepada-Nya dengan berbagai amal- amal | yang dapat 
menghasilkan pahala di dunia dan akhirat. $4 3M. D. A SY, $ “Dan 
janganlah kamu melupakan bagianmu dari (keselamatan) dunia,” yaitu, apa-apa 
yang dibolehkan oleh Allah di dalamnya berupa makanan, minuman, pakaian, 
tempat tinggal dan pernikahan. Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak, dirimu 
memiliki hak, keluargamu memiliki hak serta orang yang berziarah kepadamu 
pun memiliki hak. Maka berikanlah setiap sesuatu dengan haknya. 


SN a Pa ya (, 8 “Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah 
berbuat baik kepadamu,” yaitu, berbuat baiklah kepada makhluk-Nya sebagai- 
mana Dia telah berbuat baik kepadamu. $ > Si E sa 3 #Y, $ “Dan jangan- 
lah kamu berbuat kerusakan di muka bumi,” yaitu, janganlah semangatmua 
hanya menjadi perusak di muka bumi dan berbuat buruk kepada makhluk 
Allah. 4 “pd CN A o) > “Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 


yang berbuat kerusakan.” 
e Ke eter At 5 TTL MA Ag at 
eaha Uya s Ia a 9 She Ae Ie anal lal 
Ear a’ > 3 Ago Ar DA IK P 


AAL AS PLPP AS AS AS AI Ka “In na Sa D D D D D CT 


Tafsir Ibnu Ka 


yyy 


AN po. 2 
S sya apa | H3 TE 
Qarun berkata: “Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang 
ada padaku.” Dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasanya Allah sungguh 
telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, 
dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidaklah perlu ditanya kepada 
orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. (OS. 28:78) 


PN | 


San TU 


DT DN D NN TN DN D UT) 


Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang jawaban Qarun kepada 
kaumnya ketika mereka memberikan nasihat dan petunjuk kepada kebaikan, 
fe ele ea GI JP “Qarun berkata: Sesungguhnya aku hanya diberi 
harta itu karena ilmu yang ada padaku,” yaitu, aku tidak butuh dengan apa 
yang kalian katakan. Allah Ta'ala telah memberikan harta ini kepadaku, karena 
Dia mengetahui bahwa aku berhak menerimanya dan karena Dia mencintaiku. 
Maksud kalimat itu adalah, sesungguhnya aku diberi harta itu karena Allah 
mengetahui bahwa aku berhak menerimanya. Seperti firman Allah Ta'ala, 
É ele a iis KÍ Ju Ea kw ii a = BL y SS a p $ “Maka apabila 
manusia ditimpa bahaya, ia menyeru Kami. Kemudian apabila Kami berikan 
kepadanya nikmat dari Kami, ia berkata: “Sesungguhnya aku diberi nikmat itu 
hanyalah karena kepintaranku.”” (QS. Az-Zumar: 49). Yaitu, karena Allah 
mengetahui tentangku. 


Diriwayatkan dari sebagian mereka (ahli tafsir), bahwasanya yang di- 
kehendaki, $ gue de A is US? “Sesungguhnya aku hanya diberi harta 
itu karena ilmu yang ada padaku,” yaitu, bahwa dia ahli dalam ilmu kimia. 
Pendapat ini amat lemah. Ilmu kimia (bagian dari ilmu sihir) pada hakekatnya 
adalah ilmu bathil. Karena perubahan benda tidak dapat dilakukan oleh sesuatu 
pun kecuali oleh Allah 38. 


Dia berfirman: , Ig i | 
Ei hata odai an an a PA al UD 
“Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu per- 
umpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak 


dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk mencipta- 
kannya.” (QS. Al-Hajj: 73). 


Di dalam hadits shahih, Rasulullah & bersabda: 
AI II Mo Tatan anak Ka PRA ah 
Pein 333 Ian AS Jen CAS aa ebi pda dy 


aro r 


(9 mm 


“Allah Ta'ala berfirman: “Siapakah yang lebih zhalim daripada orang yang 
membuat sesuatu seperti ciptaan-Ku. Maka ciptakanlah dzarrah, biji syair.” 


WAD AD AD AS AS AS AS AS AI SI AS LA LS AI LI LX Ih mn. 


D S. 


AMG AS LS LS LS LS LS LS LI La Ia 2 2 2 C2 C2 2 ȘT UN 


mu Katsir Juz 20 299 


KTN Ad, Mn er "3 


Hadits ini berkenaan tentang para penggambar (pemahat) yang me- 
nyerupai ciptaan Allah dalam gambar atau pahatan. Maka, bagaimana pula 
dengan orang yang mengaku bahwa dia dapat merubah dzat sesuatu menjadi 
dzat yang lainnya? Ini adalah suatu kebohongan, kemustahilan, kebodohan 
dan kesesatan. Mereka hanya mampu mencelup (menyepuh) bentuk-bentuk 
zhahir. Padahal itu suatu kedustaan, tipu daya dan muslihat, bahwa itu benar 
pada hakekatnya. Sesungguhnya tidaklah demikian, serta tidak ada menurut 
cara syar'i, bahwa benar ada seorang manusia mampu melakukan cara tersebut 
yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, fasik dan pendusta. Sedangkan per- 
kara luar biasa yang diberikan oleh Allah terhadap sebagian para wali-Nya 
berupa mengubah sesuatu menjadi emas, perak atau lainnya, ini merupakan 
perkara yang tidak dipungkiri oleh setiap muslim dan mukmin. Akan tetapi 
ini bukan bagian dari proses kimia, namun hanya dari kehendak, pilihan dan 
perbuatan Rabb bumi dan langit. Sebagaimana diriwayatkan dari Haiwah bin 
Syuraih al-Mishri 441, di saat seseorang meminta kepadanya. Akan tetapi, 
dia tidak memiliki sesuatu untuk diberikannya dan dia melihat bahwa orang 
tersebut sangat membutuhkannya. Maka, dia mengambil kerikil-kerikil dari 
tanah, digenggamnya dengan tangan, kemudian diberikan kepada orang yang 
meminta itu, lalu tiba-tiba berubah menjadi emas merah. Hadits-hadits serta 
atsar-atsar banyak sekali, cukup panjang untuk dikemukakan. Yang shahih 
adalah makna yang pertama. 


PEP AD BP EF A 


Untuk itu, Allah Ta'ala berfirman menolak apa yang mereka sangka, 
bahwa Allah sangat perhatian ai mereka dengan diberikan-Nya harta, 
AA Ga ali oa Gllal D8 AM ol Ss SI > “Dan apakah 
ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat 
sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkna harta,” 
yaitu dahulu telah ada orang yang lebih banyak hartanya dan hal tersebut 
bukan karena kecintaan-Nya memberikan itu semua. Bahkan Allah membinasa- 
kan mereka dengan sebab kekufuran dan tidak bersyukurnya mereka. 

Untuk itu Allah 8 berfirman, 4 b y ii 205 oe Jt Yg > Dan 
tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa 
mereka,” yaitu, karena banyaknya dosa-dosa mereka. 


Qatadah berkata, $ sx Je pr $ “Karena ilmu yang ada padaku,” yaitu, 

karena kebaikanku. Alangkah indah tafsir ayat ini yang diberikan oleh Imam 
“Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, di mana 1a berkata tentang firman-Nya, 
$ sa AP IS isd TÅ 9 “Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu 
yang ada padaku,” seandainya bukan karena keridhaan Allah kepadaku dan 
pengetahuan-Nya tentang keutamaanku, niscaya Dia tidak memberikanku 
harta ini, dan 1a membaca: 
Du E aia AAT A A og il Ip A3 oa Ulil ts M ol Ao h TI 9 “Dan 
apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan 
umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpul- 
kan harta,” dan ayat seterusnya. 


PAP LS LP LS LS LS LS LKS AS AS AS A3 Ka Ia Ia Ca T T AU 2 2 “2 


300 | Tafsir Ibnu Ka 


Sa ISI I 3 


Demikianlah orang yang sedikit ilmunya berkata jika melihat orang 
yang diberi keluasan oleh Allah. Seandainya dia tidak berhak, niscaya tidak 
diberikan. 


Ed zA aa 1AL1 PA A A k2 Gun p” 21 PERE 
a a E a A sasa) 3 aaa p OE r pad 
4 si 1 A AL AA, A z Êm r A 
Js YA me BSN ASI a i G éa . 
Z fr P sA” Nae TA £ at » 5 Le 3? » , 24 — aa 
dets (ale a Ae AN DI 8 II pa LI 


ORS MAN, PERT AT 


Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah 
orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: “Moga-moga kiranya kita 
mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun, sesungguhnya 
ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar.” (QS. 28:79) Ber- 
katalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: “Kecelakaan yang besarlah 
bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman 
dan beramal shalih, dan tidak diperoleh pahala itu, kecuali oleh orang- 
orang yang sabar.” (QS. 28:80) 


Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang Qarun, di mana suatu 
hari ia keluar kepada kaumnya dengan perhiasan yang sangat besar dan ke- 
indahan yang sangat menakjubkan berupa kendaraan dan pakaian yang diguna- 
kan, serta pembantu dan para pekerjanya. Lalu di saat orang yang menghendaki 
dunia dan cenderung kepada kebanggan dan perhiasan melihatnya, mereka 
berharap, seandainya r mereka dib erikan $ sesuatu yang sama dengannya, mereka 
berkata, $ mb bo jil opti au pa SUN, “Moga-moga kiranya kita 
mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun, sesungguhnya ia 
benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar,” yaitu bagian yang melimpah 
di dunia. Ketika ahli ilmu mendengar perkataan mereka, dia berkata kepada 
mereka, 4 LL LS, Lilo LS 5 A SI SÍ s $ “Kecelakaan yang besarlah 
bagimu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan 
beramal shalih,” yaitu, balasan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman 
dan beramal shalih di negeri akhirat adalah lebih baik daripada apa yang kalian 
lihat. Sebagaimana terdapat dalam hadits shahih: 


Yo Taka OS Y Íy IP I a sol DAS : JI Li AMAN 


D 


NENG GT LS AS AS LS Ka na 2 2 AU EU AU UA UA UA UA RU. 


mu Katsir Juz 20 301 


D ne D Aa Si ea Da A a. 
TE EP BAU AIA SERAI E AE jas 
(Kas 


“Allah Ta'ala berfirman: “Aku persiapkan bagi hamba-hamba-Ku yang shalih 
sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga dan ter- 
lintas dalam hati. Dan jika kalian suka, bacalah Seorang pun tidak mengetahui 
apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu yang menyedapkan pandangan 
mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. As-Sajdah: 
17). 


Firman-Nya, 4 2775 Y BL Y, $ “Dan tidak diperoleh pahala itu 
kecuali oleh orang-orang yang sabar.” As-Suddi berkata: “Surga tidak diperoleh 
kecuali oleh orang-orang yang sabar.” Seakan-akan hal itu dijadikan kalimat 
penyempurna dari perkataan seorang ahli ilmu tersebut. 


Ibnu Jarir berkata: “Kalimat itu tidak terdapat kecuali pada orang- 
orang yang sabar dari mencintai dunia serta gemar terhadap negeri akhirat.” 
Ini seakan-akan diputuskan dari pembicaraan ahli ilmu tadi serta dijadikannya 
sebagai firman Allah Ta'ala dan pengetahuan-Nya. 


YA NIA A5 ya | ol SN D) Yee Du 
20r Pa KP, PPE 2 A A SELL G “GA 2 
> aLI A Araf o -32 fy, A A B AA ER ISA 

A ia pd SN Jah LES Sea aa NU Br 


Maka Kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka 
tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap adzab 
Allah, dan tidaklah ia termasuk orang-orang (yang dapat) membela (dirinya). 
(OS. 28:81) Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan ke- 
dudukan Qarun itu berkata: “Aduhai, benarlah Allah melapangkan rizki 
bagi siapa yang ia kehendaki dari hamba-hamba-Nya dan menyempitkan- 
nya: kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar 


PA AP SLS LAS AP LS AS AS AS LS AS Lb “Da “Ia In PU AU AU “2 “2, & 


302 


Tafsir Ibnu Ka 


Dia telah membenamkan kita (pula). Aduhai benarlah, tidak beruntung 
orang-orang yang mengingkari (nikmat Allah).” (QS. 28:82) 


Ketika Allah Ta'ala telah menceritakan kebanggaan Qarun atas per- 
hiasannya serta kesombongan dan keangkuhan dirinya terhadap kaumnya, 
Allah mengiringkan cerita tersebut dengan dilongsorkan-Nya Qarun dan 
istananya ke dalam tanah. Sebagaimana hal tersebut diceritakan dalam hadits 
shahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari hadits az-Zuhri, dari Salim, 
ayahnya bercerita, bahwa Rasulullah & bersabda: 


£ . . A 


(( AE ey h I d a A o G) 


“Ketika terdapat seorang laki-laki yang menjulurkan pakaiannya, tiba-tiba 
dilongsorkan dan dia terbenam ke dalam bumi hingga hari Kiamat.” 


Hadits itu diriwayatkan pula dari Jarir bin Zaid bin Salim, dari Abu 
Hurairah, dari Nabi &. Imam Ahmad berkata, bahwa Abu Sa'id berkata, 
Rasulullah & bersabda: 


i i ag JE iya POR SP SI a 
Run Jeda y Bis Ni 


“Ketika ada seorang laki-laki sebelum kalian yang keluar dengan mengguna- 
kan dua mantel hijau, dia sombong dengan pakaiannya itu, maka Allah me- 
merintahkan bumi untuk menelannya dan dia terbenam ke dalamnya hingga 
hari Kiamat.” HR. Ahmad dan isnadnya hasan. 


Firman Allah Ta'ala: 
Kp a OS Cg Ai Op ga Vyas i 28 oa KI oS Gi p Maka tidak ada baginya 
suatu golongan pun yang menolongnya terhadap adzab Allah, dan tidaklah ia 
termasuk orang-orang (yang dapat) membela dirinya,” yaitu harta, kekayaan, 
pembantu dan pelayannya tidak dapat menolongnya dari Allah, serta tidak 
mampu menolaknya dari kemurkaan, siksaan dan penghinaan Allah. Dan 
dia pun tidak dapat menolong dirinya sendiri dan — lain. 


Firman Allah Ta'ala, $ SY LSG ES 5 il gete (, 9 “Dan jadilah orang- 
orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Carni itu,” yaitu orang-orang 
yang melihat perhiasannya. $ — pa AO E Ja SU 
“Berkata: Moga-moga kiranya Rita mempunyai seperti apa yang telah diberikan 
kepada Qarun; sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keburuntungan yang 
besar,” (QS. Al-Qashash: 79). Ketika dia dibenamkan ke bumi, maka mereka 
berkata: “Aduhai, benarlah Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki 
dari hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya,” yaitu, harta tidak menunjuk- 
kan keridhaan Allah kepada pemiliknya. Karena Allah memberi dan mencegah, 


menyempitkan dan meluaskan, serta menurunkan dan mengangkat seseorang. 


AS AS LS LS LS MS LS LS LL AS Ka In In IUI “2 “2 “2 Up “2 “2 “ 


a Katsir Juz 20 


Ir D TN TI D D YI D D “Io D T 


DAS EJ GG W WW WW WW WW O In S 


PAP NK 


303 


AA Di 28. AL QASHASH O3 rr: 


Dia memiliki hikmah yang sempurna dan bukti yang kuát. 

A “a NT) “Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas 
kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita (pula),” yaitu seandainya tidak 
ada kelembutan dan kasih sayang Allah kepada kita, niscaya Dia telah mem- 
benamkan kita sebagaimana Dia membenamkan Qarun, karena kita ingin 
sekali seperti dia. 


go A ar YG, 9 “Aduhai benarlah, tidak beruntung orang-orang 
yang mengingkari,” yang mereka maksud, Oarun itu orang kafir. Sedangkan 
orang-orang kafir tidak beruntung di sisi Allah di dunia maupun di akhirat. 


Pendapat lain mengatakan, makna "K," adalah, apakah engkau tidak 
melihat, itulah yang dikatakan Qatadah. 


Huruf (3) untuk pembagian, atau untuk mengatakan kekaguman atau 
perhatian. Sedangkan (25) artinya, aku menyangka atau mengira, demikian 
pendapat Ibnu Jarir. Sedangkan pendapat yang terkuat adalah pendapat 
Oatadah. 


A kat Ar pa s P 


AA AW 


Negeri akhirat itu Kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin me- 
nyombongkan diri dan berbuat kerusakan di (muka) bumi. Dan kesudahan 
(yang baik) itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. 28:83) Barang- 
siapa yang datang dengan (membawa) kebaikan, maka baginya (pahala) 
yang lebih baik daripada kebaikannya itu; dan barangsiapa yang datang 
dengan (membawa) kejabatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada 
orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan (seimbang) 
dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. 28:84) 


Ibnu Juraij berkata, $ 29! — EDP “Orang-orang yang tidak 
ingin menyombongkan diri di At Pa bumi,” membesarkan dan membanggakan 
diri. $ ts Y, $ “Serta berbuat kerusakan,” yaitu berbuat maksiat. 


Nut Na 


LA LL ALA AL ALL AL AL AL an Sa 3 In T 


304 Tafsir Ibnu 


SS SR Y o »2aL9AsHasH uri 


Di dalam hadits shahih dinyatakan bahwa Nabi & bersabda: 


38 


af Ly JA BEA AKI Legi a y) 


(IA Ie 


“Diberikan wahyu kepadaku, hendaklah kalian tawadhu' hingga tidak ada 


seseorang yang menyombongkan dirinya atas orang lain dan tidak ada seorang 
pun yang berbuat zhalim kepada orang lain.” 


Allah Ta'ala berfirman, 4 KL 15 S ? “Barangsiapa yang datang 
dengan kebaikan,” yaitu pada hari Kiamat. 4 45 "5 4b 9 “Maka baginya yang 
lebih baik daripada kebaikannya itu,” yaitu, pahala Allah lebih baik daripada 
kebaikan hamba itu, sebagaimana Allah melipatgandakannya dengan kelipatan 
yang banyak dan ini merupakan magam keutamaan. 


Kemudian Allah Ta'ala berfirman: 

GOS PSU MEN jl Sei Sd II SG a, “Dan barangsiapa yang 
datang dengan kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang 
yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang 
Tn mereka , kerjakan. Sebagaimana Dia berfirman dalam ayat yang lain, 

Kea iS Ls Yi OA Ja, Wi E AA e s KE anu AN “Dan barangsiapa 
yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah muka mereka ke dalam Neraka. 
Tidaklah kamu dibalas, melainkan (setimpal) dengan apa yang dahulu kamu 
kerjakan.” (OS. An-Naml: 90). Dan ini adalah maqam keputusan dan keadilan. 


2 Alag ut AC Lu r ARE EA Ka A LL Ga 5 
Wa KENE BIROR NAN le Jo SIN GI 
A bers Le ar 4 eaP Ee UUNAC 
Appeoa (Ao) PA ALA SA: A 
l 47A a sear T 1 e D 
gA PA GS YK LX. A, A A a 
PAN CD. Ona 
ee SL. NA - Pa ah ser Ze EA wr X, ph, 
EHS W aeiia gi 
CGE aal Es y PÁ & A EA d A ba 4 KI ng pa PE A3 
\ A As Naa AYI RAKAN 

EN LP Ar 

MJ Sera 


D 


AS AS LS LS LS LS WWW AI Ka On Ca 2 PIPI PU Ta UU UU RU. 


Ibnu Katsir Juz 20 


en) 
© 
si 


PAP AY A 


306 


| 
7 
8 


Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) 
al-Our-an, benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat kembali. Kata- 
kanlah: “Rabbku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang 
yang (ada) dalam kesesatan yang nyata.” (OS. 28:85) Dan kamu tidak pernah 
mengharap agar al-Qur-an diturunkan kepadamu, tetapi ia diturunkan 
karena suatu rahmat yang besar dari Rabbmn, sebab itu janganlah kamu 
sekali-kali manjadi penolong bagi orang-orang kafir. (OS. 28:86) Dan jangan- 
lah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari (menyampaikan) ayat- 
ayat Allah, sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamn, dan serulah mereka 
ke (jalan) Rabbmn, dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang 
yang mempersekutukan Rabb. (OS. 28:87) Janganlah kamu sembah di 
samping (menyembah) Allah, ilah-ilah apa pun yang lain. Tidak ada Ilah 
(yang berhak diibadahi) melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, 
kecuali wajah-Nya (Allah). Bagi-Nya-lah segala penentuan, dan hanya 
kepada-Nya-lah kamu dikembalikan (OS. 28:88) 


Allah 3 berfirman memerintahkan Rasul-Nya # untuk menyampai- 
kan risalah dan membacakan al-Gur-an kepada manusia serta mengabarkan 
kepadanya, bahwa dia akan dikembalikan ke alam akhirat, yakni hari Kiamat, 
untuk dimintakan pertanggungjawabannya tentang apa yang dijaganya dari 
perkara kenabian. Untuk itu Allah Ta'ala berfirman: 
$ sa M AT J aea aa Ss “Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu 
(melaksanakan hukum-hukum) al-Qur-an benar-benar akan mengembalikanmu 
ke tempat kembali,” mewajibkan kepadamu untuk melaksanakannya atas 
manusia. $ sx p) EK S% “Benar-benar akan mengembalikan ke tempat kembali,” 
yaitu kepada hari Kiamat, maka Allah akan menanyaimu tentang hal itu, 
sebagimana Allah Ta'ala berfirman, $ cd i ei , — Jas F Sa gta $ 
“Maka sesungguhnya Kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus para 
Rasul kepada mereka dan sesungguhnya Kami akan menanyai (pula) para Rasul 


(Kami), (QS. Al-A’ raaf: 6). 


Al-Hakam bin Abban berkata dari “Ikrimah, dari Ibnu “Abbas &5 > 
Goa II aT J9 “Benar-benar akan mengembalikanmu ke tempat Bea 
berkata: “Kepada hari Kiamat.” Diriwayatkan oleh Malik dari az-Zuhri, di- 
riwayatkan pula dari Ibnu ‘Abbas. 


Selain itu, sebagaimana al-Bukhari berkata di dalam kitab at-Tafsiir 
dalam Shahihnya, dari Ibnu ‘Abbas, $ six — Bs J% “Benar-benar akan 
mengembalikanmu ke tempat kembali,” ia berkata: “Ke Makkah.” Demikian 
yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam at-Tafsiir di Sunannya dan Ibnu Jarir 
dari hadits Ya'la, yaitu Ibnu “Ubaid ath-Thanafisi. 


Demikain pula yang diriwayatkan oleh al-“Aufi dari Ibnu “Abbas, 
$ la z BT “Benar-benar akan mengembalikanmu ke tampat kembali,” 


P EP 3 AF AF AF AP AS KS A LAS ASASI LK“ n TI “Do “2 


Tafsir Ibnu Kat: 


) 
; 


yaitu, benar-benar akan mengembalikanmu ke Makkah sebagaimana engkau 
diusir darinya. 


Firman Allah Ta'ala, $ o Ea AP i D na Ssi e 5 $ 
“Katakanlah, Rabbku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang 
yang (ada) dalam kesesatan yang nyata,” yaitu, katakanlah kepada orang yang 
menyelisihi dan mendustakanmu hai Muhammad, di antara kaummu golongan 
orang musyrik dan orang yang mengikuti mereka dalam kekafiran: “Rabbku 
telah mengetahui orang yang berjalan di atas petunjuk, baik dari golongan 
kalian maupun dari golonganku, dan kalian akan mengetahui siapa yang 
memiliki akibat buruk dan siapa yang mendapatkan kenikmatan serta per- 
tolongan di dunia dan di akhirat.” Kemudian Allah Ta'ala berfirman meng- 
ingatkan Nabi-Nya tentang nikmat-nikmat-Nya yang besar kepadanya dan 
kepada hamba-hamba- -Nya dengan diutusnya dia kepada mereka. 

g AT DI AL IS 5S Gp “Dan kamu tidak pernah mengharap agar al- 
Our-an diturunkan kepadamu,” yaitu, apakah dahulu sebelum diturunkan 
wahyu kepadamu engkau menyangka bahwa wahyu akan diturunkan kepada- 

mu? $ Li, x Kb, SU, > “Tetapi ia diturunkan karena suatu rahmat yang besar 
dari Rabbmu.” (QS. Al-@ashash: 46). Yaitu, wahyu itu diturunkan kepadamu 
dari Allah dengan rahmat-Nya untukmu dan untuk hamba-hamba-Nya dengan 
sebab engkau. Untuk itulah Dia menganugerahimu dengan nikmat besar ini. 
g | sb SK EP “Sebab itu janganlah sekali-kali kamu menjadi pendukung,” 
yaitu penolong. 4 1: ISU $ “Bagi orang-orang kafir,” akan tetapi Dia memisah- 
kan, membuang dan menyelisihi mereka. 


KU SAM og, e Sikka Y, $ “Dan janganlah sekali-kali mereka 
dapat menghalangimu dari (menyampaikan) ayat-ayat Allah, sesudah ayat-ayat 
itu diturunkan kepadamu,” yaitu, janganlah engkau terpengaruh dengan per- 
selisihan mereka kepadamu dan penghalangan mereka dari jalanmu, jangan 
engkau menoleh dan peduli. Karena Allah yang meninggikan kalimatmu, 
Pendukung agamamu dan Penolong apa yang diutus kepadamu atas seluruh 
agama. Untuk itu Dia berfirman, $ ék Sl ; 3, $ “Dan serulah mereka kepada 
Rabbmu,” yaitu, untuk beribadah kepada Rabbmu yang Mahaesa, tidak ada 
sekutu bagi-Nya. 4 5 peak ta SE, “Dan janganlah sekali-kali kamu ter- 
masuk orang-orang yang mempersekutukan.” 


Firman-Nya, 4 A Y DS SL Gi) Ai; & Pa Y; $ Janganlah kamu sembah 
di samping (menyembah) Allah, ilah-ilah apa pun yang lain. Tidak ada Ilah (yang 
berhak diibadahi) melainkan Dia.,” yaitu, ibadah itu tidak layak kecuali untuk- 
Nya dan Uluhiyyah, tidak patut kecuali karena keagungan-Nya. Firman-Nya, 
gn VI IS 5 5 > “Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali wajah-Nya,” 
merupakan kabar bahwa Dia kekal selama-lama-Nya, Yang hidup, Yang ber- 
diri sendiri, di mana seluruh makhluk akan mati sedangkan Dia tidak mati. 
Dia mengungkap Dzat dengan wajah. ` 


DEPA LS LS LS LS LAS AS QS AS MS AS AS AI Me" KN 


PAP 


LA AAA SALA SALAM LI Ia an T C2 C2 UI Ta DD D CO CO A 


mu Katsir Juz 20 307 


KISS SY 2s. agan XD Pa 


DAN AP A 


Demikian pula firman-Nya di sini, 4 45, Y} AG e tua K $ “Tiap-tiap 
sesuatu pasti binasa, kecuali wajah-Nya,” kecuali Dia. 


Sungguh telah ada di dalam hadits shahıh darı jalan Abu Salamah, 
bahwa Abu Hurairah &5 berkata, Rasulullah & bersabda: 


(( Jet Ai Ie Up JS SI KETS GAB GIÓ IS Bk) 


“Kalimat paling benar yang diucapkan penyair adalah perkataan Labid: 
Ketahuilah, setiap sesuatu selain Allah adalah bathil.” 


Mujahid | dan ats-Tsauri berkata tentang firman-Nya: 
$ VI NB JS > “Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali wajah-Nya,” yang 
dimaksud dengan wajah di sini adalah wajah-Nya. 


Hal itu diceritakan oleh al-Bukhari dalam Shahihnya, sepertinya dia 
menetapkan pendapat tersebut. Ibnu Jarir berkata dengan mengajukan saksi 
pendapat tersebut dengan sebuah syair: 


: Nana Hanna of rE au Tan o o 2 o -zœ £ 
IAE TE" SR 5) - Ka Cal GS ESA 


Aku meminta ampun kepada Allah dari satu dosa yang aku tidak dapat 
menghitungnya. 


Rabbnya hamba, kepada-Nya-lah dimohonkan wajah-Nya dan amal. 


Perkataan ini tidak bertentangan dengan pendapat yang pertama. 
Karena perkataan ini hanya kabar tentang setiap amal yang menjadi bathil, 
kecuali yang dikehendaki adalah wajah Allah Ta'ala berupa amal shalih yang 
sesuai dengan syari'at. Sedangkan pendapat yang pertama berisi tuntutan - 
bahwa setiap Dzat akan hancur dan hilang kecuali Dzat-Nya dan Mahasuci 
Dia. Karena Dia adalah yang awal dan yang akhir, yang ada sebelum segala 
sesuatu dan tetap ada setelah segala sesuatu. 


Firman-Nya, $ SI 5 $ “Bagi-Nya-lah segala penentuan,” yaitu kerajaan, 
penataan d dan tidak ada yang membangkang terhadap ketentuan-Nya. 
$ op J9 “Dan hanya kepada-Nya-lah kamu dikembalikan,” yaitu, pada 
hari kembalinya kalian, lalu amal-amal kalian dibalas. Jika baik, maka akan 
mendapatkan kebaikan dan jika buruk, maka akan mendapatkan keburukan. 


Wallaahu a'lam. 


KOH 


PPAP APAP AF APAPAP AP AZ ATAI A n D Trn ka ML UN 


308 


Tafsir Ibnu Kai 


EN NE UN Pa Da PT ALA AI 


AL-“ANKABUUIT 


( Laba-Laba ) 


Surat Makkiyyah 
Surat Ke-29 : 69 Ayat 


—A Si, a 


“Dengan menyebut Nama Allah Yang Mahapemurah lagi 
Mahapenyayang.” 


- “5 As un Ar GA A Zar KG A x 
ac aa Ý f DNAN Bo alel pi pai 


ai e 
| AN AS — ke DA D Ta CIA aer a 
AA a oMi ad > - Te A A a 
. e œ 
KAYA ho a AN aa A DA JA 1 9 
Pn a e 
PA P “ a PEPE 
A “As 2r PD L oh c “ N A 


Pid ok oa OA D e 1 JIN | 


Alif laam miim. (QS. 29:1) Apakah manusia itu mengira bahwa mereka 
dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak 
diuji lagi? (QS. 29:2) Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang 
sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang 
benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. (QS. 29:3) 
Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa 


HAL AL LL LS LAS WWW TIA Ya, PIPI PI PI PU UU UU RU. 


yu Katsir Juz 20 


D 


309 


mereka akan luput dari (adzab) Kami? Amatlah buruk apa yang mereka 
tetapkan itu. (QS. 29:4) 


Firman Allah Ta'ala, $ Sa y Ay BA ha af S3 af AA Da 
"Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan: Kami 
telah beriman,” sedang mereka tidak diuji lagi," adalah bentuk istifham inkari 
(pertanyaan yang bersifat mengingkari). Maknanya, bahwa Allah 8& harus 
menguji hamba-hamba-Nya yang beriman sesuai keimanan yang mereka miliki, 
sebagaimana dijelaskan dalam hadits shahih: 


Pr KE Pa MS A NYA AI a Kan: SY Ai aa y) 
(( SAJ dir ia ajo DE DÉ ao oih 


"Manusia yang paling berat ujiannya adalah para Nabi, kemudian orang-orang 
shalih, kemudian yang semisal dan seterusnya. Seseorang diuji sesuai dengan 
agamanya. Jika agamanya semakin kuat, semakın bertambah pula ujiannya." 


Ayat ini sebagaimana firman Allah Ta'ala: 
Kea A Sia AG aih i b an ip "Apakah kamu 
mengira bahwa kamu akan masuk Surga, padahal bela oa nyata bagi Allah orang- 
orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar." 
(OS. Ali “Imran: 142) Untuk itu, di dalam ayat ini Dia berfirman: 
$ as DAR IS R At DAH 3 Ai ter i; $ “Dan sesungguhnya 
Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah 
mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang- 
orang yang dusta,” yaitu orang-orang yang jujur dalam pengakuan keimanannya 
dari orang-orang yang dusta dalam perkataan dan pengakuannya. Allah 8£ 
Mahamengetahui apa yang telah ada dan apa yang akan ada, apa yang belum 
ada seandainya ada dan bagaimana adanya. Ini merupakan sesuatu yang di- 
sepakati oleh para imam Ahlus Sunnah wal Jama ah. Ini pula yang PN 
oleh Ibnu “Abbas dan selainnya 4a pada contoh firman Allah: $ 3 Y Yi? 
"Kecuali agar Kami mengetahui," (OS. Al-Bagarah: 143). Yaitu, kecuali agar 
Kami melihat. Hal itu disebabkan bahwa penglihatan berkaitan dengan sesuatu 
yang ada, sedangkan pengetahuan lebih umum dari pada penglihatan, karena 
ia berkaitan dengan sesuatu yang tidak ada dan sesuatu yang ada. 

Firman Allah Ta'ala, $ DAK FG Gali ol ALI oh Gea 3 Ip 
"Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka 
akan luput dari (adzab) Kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu," 
yakni, janganlah orang-orang yang (dirinya) tidak masuk dalam keimanan 
mengira bahwa mereka dapat bebas dari fitnah dan ujian ini. Karena di balik 
itu, mereka akan mendapatkan hukuman dan siksaan yang l; lebih dahsyat d Bra 
lebih berat. Untuk itu, Dia berfirman, $ Wi ats of SUA o Mean yana Ap 
“Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka 


BS NA PA IA BENGANG BAN SBK 


Na UI 


AAL AL AL ALA ALA ALS ALS ALS AL “In In na D D D UTP 


tw 
— 
© 


Tafsir Ibnu Ka 


29. AL 'ANKABUUT 


akan luput dari Kami?,” yaitu akan lepas dari Kami, $ 8 a ui Iu $ “Amat: 
lah buruk apa yang mereka tetapkan itu," yakni, jeleklah apa yang mereka 
sangka. 


G aree hi Ya Era, 


Barangsiapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguh- 
nya waktu (yang dijanjikan) Allah itu, pasti datang. Dan Dia-lah yang 
Mahamendengar lagi Mahamengetahni. (OS. 29:5) Dan barangsiapa yang 
berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. 
Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) 
dari alam semesta. (QS. 29:6) Dan orang-orang yang beriman dan beramal 
shalih, benar-benar akan Kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka 
dan benar-benar akan Kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa 
yang mereka kerjakan. (OS. 29:7) 


Allah Ta'ala berfirman, 4 MW 15 OS c $ "Barangsiapa yang meng- 
harap pertemuan dengan Allah," yaitu pertemuan di negeri akhirat serta beramal 
shalih dan mengharapkan pahala melimpah di sisi Allah, maka sesungguhnya 
Allah akan merealisasikan harapannya itu serta mencukupi amalnya secara 
lengkap dan sempurna. Karena hal itu tidak mustahil akan terjadi, dan karena 
Dia Mahamendengar segala do'a serta Peran Dua setiap kejadian. Untuk 
itu, Allah Ta'ala berfirman, $ AIA Rea Gay SY AI Ja ob AL WA OS yap 
"Barangsiapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya 
waktu (yang dijanjikan) Allah itu pasti datang. Dan Dialah Yang Mahamendengar 
lagi Mahamengetahui." Dan firman Allah Ta'ala, $ ai dat WP KLS A4) 
“Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk 
dirinya sendiri,” seperti firman Allah Tx'ala, $ amis GJU je c $ “Barangsiapa 
yang beramal shalih, maka itu adalah untuk dirinya sendiri,” yakni, barangsiapa 
yang beramal shalih, maka manfaat amalnya itu hanya akan kembali kepada 
dirinya sendiri. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala Mahakaya (tidak mem- 
butuhkan) perbuatan hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka seluruhnya 
berada di atas hati seseorang yang paling bertakwa di antara mereka, maka 
hal itu tidak menambah kekuasaan-Nya sedikit pun. Untuk itu, Allah Ta ala 


DN MT LT LS LL MS MS LS LS LI La aa TI 2 DD) D ID YI "3": 


yu Katsir Juz 20 


` 
| 


TAP AS AS AS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LAS LS LA In Ia Ia TI UI LI TI TI TI PU Un PU Ta Ta Ta TU Si 


0 Jo 


311 


AAA 2: 29. AL 'ANKABUUT 


DI 


D IN Ta Ta, Ta, O 


berfirman, $ SI 42 (SM Of ai Ino WP LL chg > "Dan barangsiapa 
yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya í itu adalah untuk dirinya sendiri. 
Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari 
alam semesta." 


Al-Hasan al-Bashri berkata: "Sesungguhnya seseorang tetap berjihad, 
sehari saja di sepanjang tahunnya dia tidak membunuh dengan pedang." Ke- 
mudian, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa di samping Mahakaya-Nya Dia 
dari seluruh makhluk serta kebaktian dan kebaikan-Nya kepada mereka, Dia 
tetap memberikan pahala kepada mereka dengan sebab amal-amal terbaik 
yang mereka lakukan. Orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bagi 
mereka sebaik-baik balasan. Dan Dia pun menghapuskan dari mereka amal- 
amal terburuk yang mereka lakukan serta membalas mereka dengan pahala 
sesuai kebaikan yang mereka lakukan, Dia menerima kebaikan yang sedikit 
dari hamba-Nya membalas satu kebajikan dengan sepuluh hingga tujuh ratus 
kali lipat dan mengganjar keburukan dengan balasan yang setimpal atau Dia 
memaafkan dan menghapusnya, Sebagaimana. Allah Ta'ala berfirman: 

é Cape OA BN oa go Gala LS IG SEESE Jiu ahs y ai Sp “Sesungguh- 
nya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar dzarrah, dan jika ada 
kebajikan sebesar dzarrah, niscaya Allah akan melipatgandakannya dan mem- 
berikan dari sisi-Nya pahala yang besar." (OS. An-Nisaa': 40). Dan di sini Dia 
berfirman: : | 
SAN AN An en eE OÉ Éa a a 
"Dan orang-orang yang beriman dan beramal shalih, benar-benar akan Kami 
hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan Kami beri mereka 
balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan." 


ADE A 


Prana sa FA mpe , sang 


O AE g panot Sele 


“BIL rr 2. 


G Se Papa a 


Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu 
bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku 
dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah 
kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku 
kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (OS. 29:8) Dan orang- 
orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih benar-benar akan Kami 
masukkan mereka ke dalam (golongan) orang-orang yang shalih. (OS. 29:9) 


D Tn IN Ia “Ia, RU 


D 


AP AP LP AS LP LS GT KS AS AS AS LI In “an aa 2 AU UA UU 


312 


Tafsir Ibnu K 


Allah Ta'ala berfirman memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk ber- 
buat baik kepada kedua orang tua setelah Dia menganjurkan untuk berpegang 
teguh dengan tauhid. Karena, kedua orang tua menjadi sebab keberadaan 
manusia. Keduanya mempunyai hak untuk diperlakukan dengan baik secara 
maksimal olehnya. Sang ayah diperlakukan baik dengan diberikan infak se- 
dangkan sang ibu diberikan kasih sayang. Berbuat baik kepada keduanya 
merupakan balasan setimpal atas perbuatan baik keduanya di masa lalu. Dia 
berfirman, $ Tab? W Is a MU IG o IAI MAS oly $ “Dan jika keduanya 
memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang tidak ada pe- 
ngetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya,” yakni, 
jika keduanya mendorong(mu) untuk mengikuti agama yang dianut keduanya, 
jika keduanya orang musyrik, maka waspadalah terhadap keduanya dan jangan- 
lah kamu mentaati keduanya dalam masalah itu. Karena tempat kembali kalian 
tetap menuju hari Kiamat, Aku akan membalasmu disebabkan perbuatan 
baikmu kepada keduanya dan kesabaranmu atas pengaruh agama keduanya. 


Allah akan mengumpulkanmu bersama orang-orang yang shalih, bukan 
dengan golongan kedua orang tuamu, sekalipun engkau manusia yang paling 
terdekat bagi keduanya di dunia. Karena seseorang hanya akan diukumpulkan 
pada hari Kiamat bersama orang yang dicintainya, yaitu cinta karena agama. 
Untuk itu, Allah Ta'ala berfirman: . 
$ adia d ER ALA psy Igale Coila $ "Dan orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan amal shalih benar-benar akan Kami masukkan mereka ke 
dalam (golongan) orang-orang yang shalih." At-Tirmidzi ketika mentafsirkan 
ayat ini berkata, Samak bin Harb berkata, aku mendengar Mush'ab bin Sa'ad 
bercerita bahwa ayahnya berkata: “Kisah ini turun dalam empat ayat, lalu dia 
menceritakan kisahnya; Ummu Sa'ad berkata: ‘Bukankah Allah memerintah- 
kan engkau untuk berbakti? Demi Allah, aku tidak akan makan makanan dan 
tidak akan minum hingga aku mati atau engkau kufur.” Dia berkata: ‘Dahulu, 
jika mereka ingin memberinya makan, maka mereka menekan mulutnya, maka 
turunlah, $ Tiga? D8 ie 0 DI JG o SI AG oy E gg oY Esp 
Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. 
Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan-Ku dengan sesuatu 
yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti 
keduanya.” Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud 
dan an-Nasa-i. At-Tirmidzi berkata: "Hasan shahih." 


TAS MIL ALE LS LS LL LS LS Le In In aU II PIPI PU PU Up A2 “2 5 


u Katsir Juz 20 


3 


Jo 


313 


Demi BASA 


Dan diantara manusia ada yang berkata: "Kami beriman kepada Allah" 

maka apabila ia disakiti (karena ia beriman) kepada Allah, ia menganggap 

fitnah manusia sebagai adzab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan 

dari Rabbmu, mereka pasti akan berkata: "Sesungguhnya kami adalah 
besertamu." Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada 
semua manusia? (OS. 29:10) Dan sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui 
orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang 
yang munafik. (OS. 29:11) 


au / 
- 
t 
- 
(AN 
N 
N 
N 
N 
G 
\ 
\ 
N 
1 


UNI IUI IUI IUI TI TI AN TA UI D UI D DD D DI AV AI AI AI AI La Aa: 


ka AS ai JS l Hai Bb AL Ul, ea aa las > "Dan 
diantara manusia ada orang yang o berkata: Kami beriman kepada Allah,” maka 
apabila dia disakiti (karena ia beriman) kepada Allah, ia menganggap fitnah 
manusia itu sebagai adzab Allah." Ibnu “Abbas berkata: "Yang dimaksud dengan 
fitnahnya adalah murtad dari agamanya, jika ia disakiti karena Allah." Demi- 
kian yang dikatakan oleh banyak ulama Salaf. 


Kemudian Allah 48 berfirman, $ a si 3 og an ee 
"Dan sungguh jika datang pertolongan dari Rabbmu, mereka pasti akan berkata: 
Sesungguhnya kami adalah besertamu,”" yakni, sesungguhnya jika pertolongan 
yang dekat dari Rabbmu itu datang hai Muhammad, dimenangkan dan diberi- 
kan harta rampasan perang, sungguh mereka berkata kepada kalian: "Sesungguh- 
nya kami bersama kalian,” yaitu saudara kalian dalam agama. Kemudian, Allah 
Ta'ala berfirman, 4 JI yk Sa Jet A Sa A > "Bukankah Allah lebih 
mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia," atau bukankah Allah 
lebih mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati-hati mereka dan apa yang 
terpendam dalam dada-dada mereka, sekalipun mereka menampakkan sikap 
pertsetujuan? 


Dan firman Allah Ta'ala, 4 L2) pas pil Al LAKI, $ "Dan 
sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui orang-orang yang beriman, dan 
sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang munafik," yaitu sesungguhnya 
Allah akan menguji manusia dengan kesempitan dan kesenangan agar Dia 
membedakan (antara) mereka yang beriman dengan mereka yang munafik. 
Antara orang yang mentaati Allah di waktu sempit dan lapang serta orang 
yang hanya mentaati-Nya karena kesenangan jiwa, sebagaimana Allah Ta'ala 
berfirman setelah peristiwa perang Uhud yang mengandung ujian dan penilaian. 
LV LI A Sa LET AS Sanga HI dl USU P "Allah sekali-kali 
tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu yang 


PEP AP LS AF LSM AS SS AS AS AI Ka an “In “an “Io PU PU AU RUN 


314 | Tafsir Ibnu k 


sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik 
(mukmin), dan ayat seterusnya. (OS. Ali “Imran: 179). 


Oa NN 3 T 


2AT ke w AN > LA 2A, a sara 
PE op ba £ Pes : SAN > PP 
Je AS Badan a 
AA Z DPA A gA 


Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang beriman: "Ikutilah 
jalan kami, dan nanti kami akan memikul dosa-dosamu," dan mereka (sendiri) 
sedikit pun tidak (sanggup) memikul dosa-dosa mereka. Sesungguhnya mereka 
adalah benar-benar pendusta. (QS. 29:12) Dan sesungguhnya mereka akan 
memikul beban (dosa) mereka, dan beban-beban (dosa yang lain) disamping 
beban-beban mereka sendiri, dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada 
hari Kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan. (QS. 29:13) 


g 1g Us Jk, $ "Dan nanti kami akan memikul kesalahan-kesalahan- 
mu,” yaitu dosa-dosa kalian. Jika kalian memiliki dosa, itu menjadi tanggung 
jawab kami dan berada di pundak kami. Sebagaimana seseorang berkata: "Kerja- 
kan ini! Kesalahanmu ada di pundakku. " Allah Ta'ala berfirman mendustakan 
mereka: 4 5 p SLS ya AS D adal AA 3% "Dan mereka sedikit 
pun tidak memikul dosa- dosa mereka. Sesungguhnya mereka adalah benar-benar 
pendusta," atas apa yang mereka katakan, bahwa sesungguhnya mereka sanggup 
menanggung kesalahan-kesalahan mereka. Tidak ada seorang pun yang akan 
menanggung dosa orang lain. 


.. Allah Ta' 'ala berfirman: 
g SES OS Pa a i JAS Y GE Hi ash e ol, $ “Dan jika seseorang yang 
berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya, itu tiadalah akan 
dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya a kaum kerabat- 
nya.” (OS. Faathir: 18). Dan firman Allah Ta'ala, $ «JW! & YG, Gi Aa 
“Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban (dosa) nA Ti beban-beban 
(dosa yang lain) di samping beban-beban mereka sendiri,” merupakan kabar 
tentang para penyeru kekafiran dan kesesatan bahwa mereka mampu me- 
nanggung dosa-dosa diri mereka sendiri dan dosa-dosa orang lain pada hari 
Kiamat dengan sebab upaya mereka menyesatkan manusia tanpa sedikit pun 


TMS LS MS AZ LL LS LS LS LS LS Ea In On 2 2 2 C2 V2 M U2 2 U2 “2 & 


nu Katsir Juz 20 


315 


y 
\ 
N 
, 
, 
N 
, 
, 
, 
, 
, 
N 
N 
, 
N 
À 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
l 
/ 
/ 
/ 
l 
/ 
/ 
/ 
? 
/ 


/ 


w 
= 
N 


/ 


mengurangi dosa-dosa mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: 

D ab Sa JG Sah AN Cp UAS AN Lp (Ucapan mereka) 
menyebabkan mereka memikul dosa- dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada 
hari Kiamat, dan sebahagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak 


mengetahui sedikitpun (bahwa mereka disesatkan)," dan ayat seterusnya. (OS. 
An-Nahl: 25). 


Di dalam hadits shahih dijelaskan: 
RA En A Teka TEA PE E Men E A Z 3 D a uk 
Peria Aa 6a 2) 
A Bu Jaa y oa é DE KIo Ap EA pa a a ai Ol 


As 


(( AS aa oa Laki Ol ja ya Pp NA 


"Barangsiapa yang mengajak kepada petunjuk, dia akan mendapatkan pahala 
seperti pahala orang yang mengikutinya hingga hari Kiamat tanpa mengurangi 
pahala mereka sedikit pun. Dan barangsiapa yang mengajak kepada kesesatan, 
dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya hingga 
hari Kiamat tanpa mengurangi sedikitpun dosa mereka." 


Di dalam hadits shahih pula: 
Ja i eta a seenak 


"Tidak ada satu jiwa pun yang terbunuh kecuali anak Adam yang pertama 
akan menanggung darahnya. Karena dialah orang yang pertama kali melakukan 
pembunuhan." 

Firman Allah Ta'ala, 4 0 PEN AS KS LN ey a, $ "Dan sesungguh- 
nya mereka akan ditanya pada hari Kiamat tentang apa yang selalu mereka ada- 


adakan," yakni yang mereka dustakan, dan omong kosong yang mereka buat. 
Tentang hal ini, terdapat bukti kuat dalam hadits shahih: 


Ju AA ih b Ég di a GA a EN L) 
Ú a p Y dp Úy éh Ga A SETS ia a 
aie z hó Hi P Be 


"Sesungguhnya seseorang akan didatangkan berbagai kebaikan sebesar gunung 
pada hari Kiamat. Dia berbuat zhalim kepada ini, mengambil harta yang itu 
serta melanggar kehormatan ini. Lalu, yang ini akan mengambil kebaikannya 
dan yang itu akan mengambil kebaikannya juga. Jika tidak ada lagi yang ter- 


pa ” 


PATAT ATAT AT AFAI AT WWW LL ut an aa ut ut au UI UN 


Tafsir Ibnu Ka 


sisa satu kebaikan pun pada dirinya, maka dia akan disiksa dengan (sebab) 
keburukan mereka, hingga dilemparkan di atasnya." 


pa Ti Ena 
DL MAA Pap ANA A Si 


Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia 
tinggal di antara mereka seribu tabun kurang lima puluh tahun. Maka 
mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zhalim. 
(OS. 29:14) Maka Kami selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang 
bahtera itu dan Kami jadikan peristiwa itu pelajaran bagi semua umat 
manusia. (OS. 29:15) 


Ayat ini merupakan hiburan dari Allah 88 kepada hamba dan Rasul- 
Nya, Muhammad &, dengan mengabarkan tentang Nuh $& yang tinggal 
bersama kaumnya selama itu guna mengajak mereka kepada Allah Ta'ala 
siang dan malam, secara rahasia dan secara terang-terangan. Di samping itu, 
semuanya tidak menambah mereka kecuali semakin lari dari kebenaran, me- 
nentang dan mendustakannya serta tidak ada seorang pun yang beriman kecuali 
sedikit saja. Untuk 1 itu, Allah Ta' ala berfirman: Ta 
bo “3 DA al Sis CEE NN a al 3 cas $ “Maka ia tinggal di 
antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka, mereka ditimpa 
banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zhalim,” yaitu setelah masa 
yang cukup panjang tersebut, penyampaian dan peringatan ini tidak dapat 
merubah mereka. Sedangkan engkau hai Muhammad jangan menyesali kaum- 
mu yang mengingkarimu dan jangan berduka cita karena mereka. Karena 
sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya 
serta menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya. Di tangan-Nyalah seluruh 
urusan dan hanya kep ada-Nya seluruh perkara dikembalikan. 
LV $ Li, Ss al y OpY Aae aple ia lil ol “Sesungguhnya 
orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Rabbmu, tidaklah akan 
beriman, meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan,” dan ayat 
seterusnya. (QS. Yunus: 96-97). Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan me- 
menangkan, membantu dan mendukungmu, serta menghinakan musuhmu, 
merendahkan dan menjadikan mereka berada di tempat yang paling rendah 
serendah-rendahnya. 


D A 


PAAA AAFAA AFAA r r T AA UI UI UP UA ut UA UA... 


dnu Katsir Juz 20 


w 
ak 
Sg 


PTT AN TITI DIDI Ta EN EN UI DI UI ID DI ID ID D AP AP AP AP MP AI AI gi AI gi Qi gi AQ GI GI gi AG A 


318 


| 
| 


Hamad bin Salamah berkata, bahwa Ibnu “Abbas berkata: "Nuh diutus 
saat berumur 40 tahun dan tinggal bersama kaumnya selama 950 tahun serta 
hidup setelah banjir besar selama 60 tahun hingga manusia semakin banyak 
dan tersebar." Dan firman Allah Ta'ala, 4 KAN ALA, gal > "Maka Kami 
selamatkan Nuh dan penumpang-penumpang bahtera itu," yaitu orang-orang 
yang beriman kepada Nuh %5. Masalah ini telah diceritakan panjang lebar 
dalam surat Huud serta telah berlalu pula tafsirnya hingga tidak perlu diulang 
kembali. Firman Allah Ta'ala, $ JAN dl a s "Dan Kami jadikan 
peristiwa itu pelajaran bagi semua umat manusia," yaitu Kami jadikan bahtera 
itu tetap ada bendanya sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah bahwa 
bahtera itu tetap ada pada permulaan Islam di atas gunung al-Judi atau tetap 
ada semacamnya sebagai peringatan terhadap nikmat-nikmat yang diberikan 
kepada makhluk-Nya, bagaimana Dia selamatkan mereka dari banjir besar. 
Dan ini merupakan penyebaran (peralihan) gambaran kepac ada j jenis. Seperti 
firman Allah Ta'ala: $ "CN Ú ory UUS, ea Dak kn dal, $ 

"Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang: bintang 
dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan," (QS. Al- 
Mulk: 5) yaitu Kami jadikan bentuknya sebagai pengusir yang dapat melempar 
syaitan. Dia bukanlah hiasan langit, dan Allah Ta'ala berfirman: 
ben Na ae Sob ey DA yA OLASYI ls 1d, $ “Dan sesungguhnya 
Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Ke- 
mudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang 
kokoh (rahim)." (OS. Al-Mukminuun: 12-13). Banyak pandangan dalam masalah 
ini. Ibnu Jarir berkata: "Seandainya dikatakan, Sesungguhnya dhamir dalam 
firman-Nya, $ 31 14, $ kembali kepada siksaan, niscaya itu lebih tepat, 
wallaahu a'lam. 


Ae 
Ie Yan eb, RASA AL AN 2 o 
Me Sasa JG S) La 
*) 


KOR GA AA? , pir eA A 
KA Pns RTE E Caa LSI WN Tyas ME 
r E, 
A FA A peA a E An e “MN s Lg p R Ta 
GEL loe Ci ON Kas 
dg 

peg D 33 LA SAA LA Pee ra TA r EA Z? 

ea An | ae \ gan 


AGA RL rr Za D KA 


2) 
srr eh LS r 9 


A LP SAS AS KS AS LS AS AS AMS AS Kla “Ia Ta aa PU AU AU “2 O 


Tafsir Ibnu Ka 


29. AL'ANKABUUT X 2s ETIK 


Dan (ingatlah) Ibrahim, ketika ia berkata kepada kaumnya: "Beribadahlah 
kamu kepada Allah dan bertakwalah kepada-Nya. Yang demikian itu lebih 
baik bagimu, jika kamu mengetahui. (OS. 29:16) Sesungguhnya apa yang 
kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. 
Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan 
rizki kepadamu: maka mintahlah rizki itu dari sisi Allah, dan beribadahlah 
kamu kepada-Nya dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya kamu 
akan dikembalikan. (OS. 29:17) Dan jika kamu (orang kafir) mendustakan, 
maka umat sebelummu juga telah mendustakan. Dan kewajiban Rasul itu 
tidak lain hanyalah menyampaikan (agama Allah) dengan seterang-terang- 
nya." (OS. 29:18) 


Allah Ta'ala mengabarkan tentang hamba, Rasul dan Khalil-Nya, 
Ibrahim #2, umamnya orang-orang yang hanif, bahwa dia menyeru kaumnya 
untuk beribadah kepada Allah Mahaesa yang tidak ada sekutu bagi-Nya, ikhlas 
kepada-Nya dalam takwa dan mencari rizki-Nya Yang Mahaesa, tidak ada 
sekutu bagi-Nya serta mengesakan- -Nya dalam rasa syukur. Maka, dia berkata 
kepada kaumnya, $ » s sa, "Beribadahlah kamu kepada Allah dan ber- 
takwalah ngan Nya," yaitu, murnikanlah peribadatan dan rasa takut hanya 
kepada-Nya. $ yak 4&5 Ul Ka: m „SÉ $ "Yang demikian itu adalah lebih baik 
bagimu, jika kamu mengetahui," yaitu, jika kalian melakukan hal itu, kalian 
akan memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat serta akan terhindar dari 
keburukan di dunia dan di akhirat. Kemudian, Allah Ta'ala mengabarkan 
bahwa berhala-berhala yang kalian sembah tidak akan mencelakakan dan tidak 
akan memberikan manfaat. Kalian hanya membuat-buat nama baginya, lalu 
kalian namakan sebagai tuhan, padahal dia diciptakan seperti kalian. Demikian 
yang diriwayatkan oleh al-'Aufi dari Ibnu “Abbas dan itulah yang dikatakan 
Mujahid dan as-Suddi. 


Al-Wali meriwayatkan dari Ibnu “Abbas: "Kalian membuat kedustaan, 
yaitu kalian memahat patung-patung." Demikian yang diriwayatkan oleh 
Mujahid, Tea al-Hasan, Qatadah dan selain mereka serta dipilih oleh 
Ibnu Jarir 285. Berhala-berhala itu tidak dapat memberikan rizki kepada 
kalian. 4 3; FA a we 128 $ "Maka, mintalah rizki itu dari sisi Allah," sangat 
puncak dalam pembatasan, seperti firman Allah Ta'ala: $ 2025 SU XX SU p 
"Hanya kepada Engakaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah 
kami memohon pertolongan. ' (OS. Al-Faatihah: 5). Untuk itu, Dia berfirman, 
S1 5159 Maka mintalah,” yaitu carilah, $ GJM Ie $ “Rizki itu dari sisi 
Allah,” bukan dari yang lain-Nya. Karena selain Dia tidak memiliki sesuatu 
sedikitpun. $ SK, s Pa 1$ “Dan beribadahlah kamu kepada-Nya serta ber- 
syukurlah kepada-Nya,” yaitu, makanlah kalian dari rizki-Nya dan beribadahlah 
kalian hanya kepada-Nya semata serta bersyukurlah kepada-Nya atas nikmat 
yang diberikan-Nya kepada kalian. $ 0445 JI $ “Hanya kepada- Nyalah kamu 
akan dikembalikan,” yaitu pada hari Kiamat. Lalu, Dia membalas setiap pelaku 


WAD AD AS LAS LS LS LS AS AS ML AMAL AS AS AS Ea Ea ee ea NN NU NN: 


D 


MEE LS AMS LAS WWW LI La na an IP IPU UU “2 “2 “2 “2 “2. 


yu Katsir Juz 20 319 


T 
/ 


29. AL 'ANKABUUT 


sesuai dengan amalnya. Dan firman Allah Ta'ala: 

$ SS VA ae, ki ai ME ol, P “Dan jika kamu mendustakan, maka umat 
sebelum kamu juga telah mendustakan,” yaitu, telah sampai beritanya kepada 
kalian tentang siksaan dan hukuman yang menimpa mereka dengan sebab 
menyelisi para Rasul, $ Ji 2 II Y JA LG, $ “Dan kewajiban Rasul itu 
tidak lain hanyalah menyampaikan dengan seterang-terangnya,” yaitu, kewajiban 
Rasul hanyalah menyampaikan kepada kalian risalah yang diperintahkan oleh 
Allah 3. Sedangkan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan 
memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Maka, bersemangat- 
lah kalian untuk menjadi orang-orang yang berbahagia. Makna yang jelas dari 
rangkaian kalimat tersebut, bahwa semua ini merupakan kata-kata Ibrahim 
al-Khalil X2 yang digunakannya sebagai hujjah kepada mereka untuk me- 
netapkan hari kembali, karena firman-Nya setelah ini, $ s3 MN 0S UP 
"Maka, tidak ada jawaban dari kaumnya." Wallaahu a lam, 


“3 e A S r? 
2 Pr a Y Ca A A Ph. . 
al JO GIS 0 3 He 
Cc 


Suan Muat Anta PAI Hina S po 


w 


Bag SARI 


í £ Le LA 
AI 95 2 IN Q K3 s 
2 MEAL Sal ASIA 


Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan 
(manusia) dari permulaannya, kemudian mengulanginya (kembali). Se- 
sungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. (QS. 29:19) Katakanlah: 
"Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah men- 
ciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya 
sekali lagi. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS. 29:20) 
Allah mengadzab siapa yang dikebendaki-Nya dan memberi rahmat siapa 
yang dikehendaki-Nya, dan hanya kepada-Nya-lah kamu akan dikembali- 


DN IN IN IN IN DA Ma Tag CP GP AD AP AI MP MP AI MP AI A 
AX 
ta 

i 
N 
Q S 
v 
i 
E 
N 
ro EN 
C k 
"— 
TE 
VA 
——N 
OA 
fs 
tN 
? 
e 
Na 
ES 
t 


PEO APAP AFA AFAT AF AFAT w LS an Na Aa, Aa Aa Au Au UU 


320 | Tafsir Ibnu K 


kan. (QS. 29:21) Dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri (dari 
adzab Allah) di bumi dan tidak pula di langit dan sekali-kali tiadalah bagi- 
mu Pelindung dan Penolong selain Allah. (OS. 29:22) Dan orang-orang 
yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan-Nya, mereka 
putus asa dari rahmat-Ku, dan mereka itu mendapat adzab yang pedih. 
(OS. 29:23) 


Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang al-Khalil 3%, bahwa 
dia mengarahkan mereka untuk menetapkan hari akhirat yang mereka ingkari 
dengan bukti yang mereka saksikan di dalam diri mereka sendiri, di mana 
Allah menciptakan mereka setelah sebelumnya mereka tidak ada. Kemudian 
mereka ada dan menjadi manusia yang dapat mendengar dan melihat. Rabb 
yang memulai penciptaan ini semua Mahakuasa untuk mengembalikannya 
lagi. Kerena hal itu amat mudah dan ringan bagi-Nya. Kemudian, Dia pun 
mengarahkan mereka untuk mengambil pelajran dengan apa yang ada di ufuk 
berupa tanda-tanda yang dapat disaksikan melalui sesuatu yang diciptakan 
Allah, berbagai lapisan langit dan benda-benda yang ada di dalamnya berupa 
bintang-bintang bercahaya yang kokoh serta beberapa lapisan bumi dan benda- 
benda yang terkandung di dalamnya berupa lembah, gunung-gunung, oase- 
oase, daratan-daratan, hutan-hutan, pohon-pohon, sungai-sungai, buah-buahan 
dan lautan. Semua itu menunjukkan kebaruannya dalam dirinya serta adanya 
Pencipta yang Mahaberbuat secara bebas. Rabb yang berfirman kepada sesuatu: 
“Jadi,” maka jadilah. Untuk : itu Dia berfirman: 

Kea Ie II Ol oh ai BEJ A sa HS Ng SI 9 "Dan apakah mereka tidak 
memperhatikan bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, 

kemudian mengulanginya (kembali). Sesungguhnya yang demikian itu adalah 
mudah bagi Allah," Kemudian Allah Ta'ala berfirman: 

$ SS Us PAN 5 3 Hd f ra las PA PI È pe 5 "Katakanlah: Ber- 

jalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan dari 
permulaannya, kemudian Allah menjadikannya: sekali lagi," masalah ini sama 
dengan firman Allah Ta'ala, £ a A S Ie M o "Sesungguhnya Allah 
Mahakuasa atas segala sesuatu. " Allah Ta'ala berfirman: 

g Ld XT et PA a 3 Ge E e j3 $ "Kami akan memperlihat- 

kan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada 
diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa al Qur- an itu benar." 
(OS. Fushshilat: 53). Dan firman Allah Ta'ala, $ 5 c eiis Taa 
“Allah mengadzab siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi rahmat kepada 
siapa yang dikehendaki-Nya,” yaitu, Dialah al-Hakim yang mengatur, berbuat 
apa saja yang dikehendaki-Nya serta memutuskan apa yang dikehendaki-Nya, 
tidak ada yang menentang hukum-Nya. Dia tidak ditanya tentang apa yang 
dilakukan-Nya dan merekalah yang akan ditanya. Dia memiliki hak penciptaan 
dan perintah, setiap kali Dia berbuat, maka Dia pasti adil. Karena Dia adalah 
Pemilik yang tidak berbuat zhalim seberat biji dzarrah pun. 


AI AD AD AD AD AS LS AS AS AS AS AF AS AF AI A PN aa AA Aa Aa aa aa aa 


AP P 


TA LL AAL ALA ALS ALL LS AL In In 2 UI C2 C2 DD D D Up CO A 


bnu Katsir Juz 20 321 


aa / 


D AN A 


aa aa DaN AP KP AI GI AI GI GI A 


322 


Sebagaimana yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ash- 


haabus Sunan: 


(( BIP E Yg gia A5 dap jl Hi di aa Jai SE A b) )) 


"Sesungguhnya Allah, seandainya menyiksa penghuni langit dan bumi, niscaya 
dia akan mengadzab mereka dan Dia tidak berbuat zhalim kepada mereka." 


P Untuk itu Allah Ta'ala berfirman: 
boa Ala A —— pg 3 Vig uya RP “Allah mengadzab siapa saja yang di- 
kehendaki-Nya dan memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan 
hanya kepada-Nyalah kamu akan dikembalikan,” yaitu, kalian akan dikembali- 
kan pada hari Kiamat. Dan Siar Allah Ta'ala: 
Ge d Tas — a il G, $ “Dan kamu sekali-kali tidak dapat me- 
lepaskan diri (dari adzab Allah) di bumi dan di langit,” yaitu, tidak ada satu 
pun penghuni langit dan bumi yang dapat melepaskan diri dari-Nya. Bahkan, 
Dia Mahaperkasa di atas hamba-hamba-Nya. Dan setiap sesuatu takut dan 
butuh kepada-Nya | dan Dia Mahakaya dari selain-Nya. 
ar as al aa V3 Sg or Oya ga Ta 4, > "Dan sekali-kali 
tiadalah bagimu Pelindung dan Penolong selain Allah. Dan orang-orang yang 
kafir kepada ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan- Nya," yaitu, mereka me- 
nentang dan mengingkari hari kemudian, $ > oe 5 DI $ "Mereka putus 
asa dari rahmat-Ku," yaitu, mereka tidak memiliki bagian darinya: 
& Ae 3 DS, "Dan mereka itu mendapat adzab yang pedih," yang sangat 
menyakitkan di dunia dan di akhirat. 


pat GIE Men Pb KL UAS KAN 

ap GEN SG 2a TETANEN TIES EEA 

f or S Aor g AA s S por IN Aar An 
LN, w $ kirs sG ASA AR 
Kl ej SEN S3 


Maka tidak ada jawaban kaum Ibrahim selain mengatakan: "Bunuhlah 
atau bakarlah dia," lalu Allah menyelamatkannya dari api. Sesungguhnya 


P aP AF AF AF AF AF AF AF AF AT AT AT A an Sa T au ae ae 


Tafsir Ibnu Ka 


| 
| 


WAD AD AD AD AD AS AS AS AS SS 3 SS AS AS AD A PS AA MEA \ 


pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah 
bagi orang-orang beriman. (OS. 29:24) Dan Ibrahim berkata: "Sesungguhnya 
berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan 
perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini, kemudian 
di hari Kiamat sebagian kamu mengingkari sebagian (yang lain) dan sebagian 
kamu melaknat sebagian (yang lain): dan tempat kembalimu adalah Neraka, 
dan sekali-kali tidak ada bagimu para penolong pun. (OS. 29:25) 


Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang kaum Ibrahim dengan 
kekufuran, penentangan, kesombongan dan penolakan mereka terhadap ke- 
benaran dengan kebathilan, di mana mereka tidak memiliki jawaban setelah 
kata-kata Ibrahim yang mencakup petunjuk dan penjelasan ini. 
bag aa | J ol Y, $ “Selain mengatakan: Bunuhlah atau bakarlah dia.” 
Hal itu disebabkan telah tegak bagi mereka bukti dan telah dihadapkan hujjah 
kepada mereka. Maka, mereka mencoba menggunakan kehormatan dan ke- 
kuatan kekuasaan mereka. Lalu, mereka berusaha mengumpulkan kayu bakar 
dalam waktu yang cukup lama dan mereka letakkan di sekelilingnya. Kemudian, 
mereka menyalakan api, hingga kobarannya menjulang ke atas langit, di mana 
tidak ada satu api yang dinyalakan melebihi besarnya api tersebut. Kemudian, 
mereka mencari Ibrahim, menangkap dan diikat di sebuah timbangan tembaga, 
lalu diceburkan ke dalam api tersebut. Maka, Allah menjadikan api itu dingin 
dan sejahtera. Ibrahim pun keluar dengan selamat setelah tinggal di dalamnya 
beberapa hari. Karena itu dan karena peristiwa yang serupa, Allah telah men- 
jadikannya sebagai imam. Karena, dia telah mengorbankan jiwanya untuk 
Allah, Mahapenyayang, jasadnya kepada api, merelakan anaknya untuk kurban 
dan menjadikan hartanya untuk para tamu. Karena itu, seluruh pemeluk agama 
bersatu untuk mencintainya. Dan firman Allah Ta'ala, $ 3 22 i BEP "Lalu 
Allah menyelamatkannya dari api," yaitu, menyelamatkan Ibrahim dari api 
dengan dijadikannya dingin dan penuh sejahtera. 
$ CAN LN ao 237 KE Al oy ya SISA) J6 oag A MS SI 

"Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah 
bagi orang-orang yang beriman. Dan Ibrahim berkata: Sesungguhnya berhala- 

berhala yang kamu sembah selain Allah adalah untuk menciptakan perasaan 
kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini.” Dia berkata kepada 
kaumnya dengan mengejek dan menghina perbuatan jelek mereka yang me- 
nyembah berhala-berhala: "Kalian membuat ini agar persembahan kalian 
kepadanya di dalam dunia menciptakan perasaan berteman dan kasih sayang 
sebagian kalian dengan sebagian yang lain di dalam kehidupan dunia.” Arti 
ini berdasarkan gari yang membaca nashab (fathah) kalimat, 4 AN 2», $ yang 
menjadi mnaf ul lahu. Sedangkan berdasarkan qari yang membaca rafa', makna- 
nya berarti, kalian menjadikan ini agar menciptakan perasaan kasih sayang 
kepada kalian di dalam dunia. $ LL! Sp 5? “Kemudian pada hari Kiamat,” 
keadaan ini berbalik, di mana teman dan rasa kasih sayang berubah menjadi 


ga 


LA AAL AL ALA LAS AT Ka an Ia Ca C2 2 2 LD La Up A2 Up 2 


323 


mu Katsir Juz 20 


PAP AP A A 


IUI IN Ir DI AD AI AI AI AI AI Ad A Ad LE ALE ALE AI AI A 


au Tu 


324 


kemurkaan dan permusuhan. Kemudian, $ 2x: Kran LG 9 “Sebagian kamu 
mengingkari sebagian yang lain,” yaitu saling menentang apa yang terjadi di 
antara kalian, $ Cs Sex "AG, $ “Dan sebagian kamu melaknat sebagian (yang 
lain),” yaitu, para pengikut melaknat orang- orang yang € diikuti dan orang-orang 
yang diikuti melaknat para pengikutnya. $ Se sp “Setiap 
suatu umat masuk (ke dalam Neraka), dia mengutuk kawannya (yang menyesat- 
kannya).” ” Dan di dalam ayat ini, Dia berfirman: 

g 5l “Sta Lan Sa aa jaan Kali 2 EAT Ap 59 "Kemudian di hari 
Kiamat sebahagian kamu mengingkari sebahagian (yang lain) dan sebagian kamu 
melaknat sebagian (yang lain): dan tempat kembalimu ialah Neraka," yaitu, 
tempat tinggal dan tempat kembali kalian setelah terjadinya hari Kiamat adalah 
api Neraka dan kalian tidak memiliki penolong yang membantu, serta tidak 
ada penyelamat yang dapat menyelamatkan kalian dari adzab Allah, inilah 
keadaan orang-orang yang kafir. Sedangkan orang-orang yang beriman berbeda 
dengan semua itu. 


Iya A ar 


G ól d6, bya SG 


. - £ 
è DAN 


Maka Luth membenarkan (kenabian)nya. Dan berkatalah Ibrahim: "Sesung- 
gubnya aku akan berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Rabbku (ke- 


padaku): sesungguhnya Dialah yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. 


(OS. 29:26) Dan Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub, 
dan Kami jadikan kenabian dan al-Kitab pada keturunannya, dan Kami 
berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat 
benar-benar termasuk orang-orang yang shalih. (OS. 29:27) 


Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang Ibrahim, di mana Luth 
telah beriman kepadanya. Dia disebut anak saudara Ibrahim. Mereka mengata- 
kan, dia adalah Luth bin Harun bin Azar. Tidak ada satu orang pun di kaumnya 
yang beriman selain dirinya dan Sarah, isteri Ibrahim al-Khalil. Akan tetapi 
dikatakan: "Bagaimana menggabungkan ayat ini dengan hadits yang terdapat 
dalam ash-Shahih bahwa Ibrahim ketika melewati para diktator itu, dia ditanya 


vISSJSSS”S. SAAT mn O O UG 


Tafsir Ibnu K 


tentang Sarah: "Apa hubungan Sarah dengan dirinya?" Dia menjawab: "Saudari 
perempuanku." Kemudian, Ibrahim mendatanginya dan berkata: "Aku me- 
ngatakan kepada diktator itu bahwa engkau saudari perempuanku, maka 
janganlah engkau mendustakannya. Karena, tidak ada satu orang pun di muka 
bumi yang beriman selainku dan selain dirimu. Maka, engkau adalah saudariku 
seagama." Seakan-akan yang dimaksud di sini -wallaahu a'lam- bahwa tidak 
ada suami isteri di muka bumi yang berada dalam keislaman selainku dan 
engkau. Sedangkan Luth $&& adalah orang yang beriman kepadanya di antara 
kaumnya dan mereka berhijrah ke negeri Syam bersamanya. Kemudian, Luth 
diutus dimasa kehidupan al-Khalil ke penduduk dan daerah Sadum. Dan firman 
Allah Ta'ala, $ 4) Sl te Si JG, $ "Dan berkatalah Ibrahim: Sesungguhnya 
aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Rabbku,”" kembalinya dhamir 
pada firman-Nya, 4 Ji; > “Dia berkata,” adalah kepada Luth, karena dialah 
orang yang paling dekat disebut, dan boleh jadi pula kembalinya dhamir itu 
adalah kepada Ibrahim. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu “Abbas dan adh- 
Dhahhak. Dialah yang disebut dengan firman-Nya: 4 55 5 169 Maka Luth 
membenarkan (kenabian)nya,” di antara kaumnya. Kemudian, Allah mengabar- 
kan tentangnya, dimana dia memilih hijrah dari lingkungan mereka guna 
mengharapkan kemenangan agamanya dan kepemimpinannya. Untuk itu, 
dia berkata: $ SA F A A i $ “Sesungguhnya Dialah Yang Mahaperkasa lagi 
Mahabijaksana,” yaitu Dia memiliki Izzah (kebanggaan), begitu Rasul-Nya 
dan kaum mukminin serta Dia Mahabijaksana dalam perkataan, perbuatan 
dan hukum-hukum-Nya yang gadari dan syari. Qatadah berkata: “Mereka 
berhijrah semuanya dari wilayah Kufah menuju Syam.” Dan firman Allah 
Ta'ala, $ it, SGS) d Kh, $ "Dan Kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishaq 
dan Ya'qub," yaitu, tatkala dia berpisah dengan kaumnya, Allah memberikan 
dambaan hati dengan lahirnya seorang anak shalih yang menjadi Nabi dan 
diberinya dia cucu shalih yang menjadi Nabi pula di masa hidup kakeknya. 
Demikianlah Allah Ta'ala berfirman: $ 386 OS, da D En, $ "Dan Kami 
telah memberikan kepadanya (Ibrahim) Ishag dan Ya'qub, sebagai sesuatu anugerah 
(daripada Kami)," (OS. Al-Anbiyaa': 72). Yaitu tambahan, di mana anak ini 
dianugerahkan seorang anak di masa keduanya hidup yang menjadi dambaan 
hati keduanya. Ya'gub menjadi anak Ishag telah dinashkan oleh al-Our-an 
dan ditetapkan oleh Sunnah Nabawiyyah. Allah Ta'ala berfirman: 


IA É SA SAE NY Gak o SAR G a J J SAI DA ab IN ES Op 

g il Ly) oanp Jet, LAGI 
"Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia 
berkata kepada anak-anaknya: “Apa yang kamu ibadahi sepeninggalku?' Mereka 
menjawab: Kami akan beribadah kepada Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu, 


Ibrahim, Isma'il dan Ishaq, (yaitu) Ilah Yang Mahaesa.”” (QS. Al-Baqarah: 133). 
Dan di dalam ash-Shahihain dijelaskan: 


SLS LS LL LL LL LL LS LES OS ut ut uu Uu D D D D YI D D D D Wu 


pra 


EN EJEN WWW KI LI an San aa aa PU IUI CI UI C2 UU» Un» “7 
nu Katsir Juz 20 325 


PER Ai AN i! AI AIR) 
(( MN AWAN mel Ap! 


"Sesungguhnya orang mulia anak orang yang mulia anak orang yang mulia 
anak orang yang mulia yaitu Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim s—ste 
Dead b aall," 


Dan firman-Nya, $ ASI, ya 3 A HA $ “Dan Kami jadikan 
kenabian dan al-Kitab pada keturunannya,” ini adalah anugerah umur yang 
cukup besar disamping Allah telah menjadikannya Khalil serta menjadikannya 
sebagai Imam seluruh manusia dengan dijadikannya kenabian dan al-Kitab 
pada keturunannya. Tidak ada satu Nabi pun setelah Ibrahim #3: kecuali 
pasti dari keturunannya. Maka, seluruh Nabi Bani Israil adalah keturunan 
Ya'gub bin Ishag bin Ibrahim, hingga terakhir adalah Isa bin Maryam, dimana 
dia datang ke tokoh-tokoh mereka guna membawa kabar gembira tentang 
Nabi yang berbangsa Arab Quraisy dan Hasyimi sebagai penutup para Rasul, 
pemimpin anak Adam di dunia dan di akhirat. Dia dipilih oleh Allah dari 
bangsa Arab “Aribah keturunan Isma'il bin Ibrahim a% Dan tidak ada satu 
Nabi pun yang berasal dari keturunan Isma'il ea Muhammad 455. Firman- 
Nya, $ SN Sad A a SI, AI AP (CA, b "Dan Kami berikan 
kepadanya balasannya di dunia: dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar 
termasuk orang-orang yang shalih," yaitu, Allah 88 menjelaskan tentang di- 
gabungkannya kebahagiaan dunia yang bersambung dengan kebahagiaan 
akhirat. Di dunia dia mendapatkan rizki yang luas dan indah, kediaman yang 
tenteram, saluran air yang tawar, isteri yang baik lagi shalihah, pujian yang 
baik dan sebutan yang terhormat serta setiap orang mencintai dan loyal ke- 
padanya. Sebagaimana Ibnu “Abbas, Mujahid, Oatadah dan lain- lain berkata: 
"Dengan tetap teguh dalam taat kepada : Allah dari seluruh segi." Sebagaimana 
Allah Ta'ala berfirman: 4 3, Sil a As "Dan lembaran-lembaran Ibrahim 
yang selalu menyempurnakan janji," (OS. An-Najm: 37). yaitu, teguh dalam 
seluruh apa yang diperintahkan-Nya dan sempurna: dalam mentaati yr 
Untuk itu, Allah Ta'ala berfirman, 4 SUS dl 3431 8 SAI Sean 
"Dan Kami berikan kepadanya balasannya di dunia; dan sesungguhnya dia di 
akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang shalih." 


Pr 


D AD AD AP AS AS AS AS AS KI PRPM NI TN NN NN D D D 
326 | Tafsir Ibnu Ka 


AA BELI r A ADIA R AP pain 
SS 3 SEE IA LA, Ii G3 
/ 2 Z | pap p Pa Ar A >a 
CAS ol SP pg DA SE TA 
P A A5 a A EA _ å Zæ A r 
— J ogr A ul ol ANI Aa 


AN Dr ID fL 


ORI. SANA JO ra 


Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu 
benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah 
dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelummu. (OS. 29:28) Apakah 
kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemunkaran 
di tempat-tempat pertemuanmu?” Maka jawaban kaumnya tidak lain banya 
mengatakan: "Datangkanlah kepada kami adzab Allah, jika kamu termasuk 
orang-orang yang benar." (OS. 29:29) Luth berdo'a: "Ya Rabbku, tolonglah 
aku (dengan menimpakan adzab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu." 
(OS. 29:30) 


Allah 8£ berfirman mengabarkan tentang Nabi-Nya, Luth X2 yang 
mengingkari kaumnya akibat buruknya perbuatan mereka dan apa yang mereka 
perbuat dengan melakukan liwath (homo seksual). Dan tidak ada satu manusia 
pun yang mempelopori perbuatan ini sebelum mereka. 4 SA) “SU So, 

"Dan mengerjakan kemunkaran di tempat-tempat pertemuanmu," yaitu, mereka 
melakukan apa yang tidak layak, baik perkataan maupun perbuatan, di majelis- 
majelis tempat mereka berkumpul dimana sebagian mereka tidak mengingkari 
sebagian yang lain sedikit pun. Ada pula yang berkata: "Sebagian mereka men- 
datangi sebagian yang lain di tempat-tempat kebesaran," itulah yang dikatakan 
oleh Mujahid. Dan ada pula yang berkata: "Mereka saling mengeluarkan angin 
(kentut) dan saling tertawa, itulah yang dikatakan oleh 'Aisyah &s dan al- 
Qasim." Serta ada pula yang berkata: "Mereka saling mengadu kambing domba 
dan berlomba-lomba mengadu suara ayam. Semua itu kelakuan yang lahir dari 


mereka, padahal hal itu buruk bagi mereka." 


Imam Ahmad meriwayatkan, bahwa Ummu Hani berkata: "Aku, ber- 
tanya kepada Rasulullah £ tentang firman Allah 4, $ SJ na SP 
"Dan mengerjakan kemunkaran di tempat-tempat pertemuanmu," maka beliau 
#8 bersabda: 


A 


CEFE NS gih KE Wa Og gia aÍ Opi) 


PAAT ATAP AFAFA LS ASI Ka C C C CT T T 


mu Katsir Juz 20 


| 
; 


WAD AD AD AS AS AS AS AS QS AS QS AS AS AS AS AI BN 


P 


327 


D SAP RA 


328 


"Mereka mengusir orang-orang yang berada di jalan dan menghalaunya. Itulah 
kemunkaran yang mereka melakukannya." (HR. At-Tirmidzi, Ibnu Jarir dan 
Ibnu Abi Hatim. Kemudian, at-Tirmidzi berkata: "Hadits ini hasan. Kami 
tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Hatim bin Abi Shaghurah, dari Samak.”). 


Dan firman Allah 9: 2 
GB 2 SM No LAN NY, Nu OLS WP "Maka jawaban 
kaumnya tidak lain hanya mengatakan: Datangkanlah kepada kami adzab Allah, 
jika kamu termasuk orang-orang yang benar,” ini merupakan kekufuran, ejekan 
dan pembangkangan mereka. Untuk itu, Nabiyyullah, meminta pertolongan 
dari keburukan mereka dengan do'anya: $ (pami e Aa pe — rail o,? "Ya 
Rabbku tolonglah aku atas kaum yang berbuat kerusakan itu. 


- >a Lap » “se AA SN a A 
RUANI 5 JAE CTAA 
A aa a Z o ne Le... EA ke , 2. 

Ge E Je ka SURIA 


ARAA N OPA p mw. 


K Ba E AA D ats 2 Ll a é 
ra JI A ari 
Gg SA SL Iii Í| ai; 


PKN Sta eia E Aik 


Dan tatkala utusan Kami (para Malaikat) datang kepada Ibrahim membawa 
kabar gembira, mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami akan menghancur- 
kan penduduk (Sadum) ini; sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang 
yang zhalim." (QS. 29:31) Ibrahim berkata: "Sesungguhnya di kota itu ada 
Luth." Para Malaikat berkata: "Kami lebih mengetahui siapa yang ada di 


DP aP AVAT 3 LI AI AF AS AS AS AS AI A “Ia Ia “Io “To “Io 2 


Tafsir Ibnu Kat 


kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut- 
pengikutnya, kecuali isterinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang ter- 
tinggal (dibinasakan). (QS. 29:32) Dan tatkala datang utusan-utusan Kami 
(para Malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dengan (kedatangan) 
mereka, dan (merasa) tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka, 
dan mereka berkata: "Janganlah kamu takut dan jangan (pula) susah. Se- 
sungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali 
isterimu. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)." 
(QS. 29:33) Sesungguhnya Kami akan menurunkan adzab dari langit atas 
penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. (QS. 29:34) Dan sesungguh- 
nya Kami tinggalkan dari padanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang 
yang berakal. (QS. 29:35) 


KA ga 6 ai Y E S Ga ja He LA EL Ya RE 
“Ibrahim berkata: Sesungguhnya di kota itu ada Luth.” Para Malaikat berkata: 
‘Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan 
menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali isterinya. Dia adalah 
termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan),”” yaitu, termasuk orang- 
orang yang binasa. Karena isterinya itu mendukung kekufuran dan kezhaliman 
mereka. Kemudian, mereka (para Malaikat) pergi dari sisi Ibrahim dan me- 


333 


mereka yang seperti itu, 4 4,3 ee Ss e ea $ “Dia merasa susah dengan 
(kedatangan) mereka dan (merasa) tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi 
mereka,” yaitu, dia berduka tentang urusan mereka. Ketika dia menerima 
kedatangan mereka, dia merasa takut perlakuan kaumnya kepada mereka. 
Dan jika dia tidak menerima kedatangan mereka, dia pun takut di luar mereka 
disakiti. Dia sama sekali tidak tahu tentang urusan mereka di saat saat yang 
pelik itu: 
da Al Ie OR Aa AAA d aa Y a I 6g p 
EOE AE Ca TEN Ga Gy 
"Dan mereka berkata: Janganlah kamu takut dan jangan (pula) susah. Sesungguh- 
nya kami akan menyelamatkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali isterimu. 
Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Sesungguhnya 
Kami akan menurunkan adzab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka 
berbuat fasik." Karena itu, Jibril #9: mencabut kota mereka dari muka bumi 
dan mengangkatnya ke atas langit, kemudian bumi itu dibalik atas mereka. 
Dan Allah mengirimkan kepada mereka batu-batuan dari tanah-tanah yang 
keras dengan bertubi-tubi yang diberi tanda oleh Rabbmu. Sedangkan siksaan 
itu tidak jauh dari orang-orang yang zhalim. Allah telah menjadikan tempat 


mereka sebagai lautan mati yang buruk dan busuk dan dij adikannya mereka 
sebagai ibrah hingga hari Kiamat. Mereka adalah termasuk manusia yang paling 


/ 
/ 
l 
l 
/ 
/ 
/ 
/ 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
nemui Luth dalam bentuk beberapa pemuda yang tampan. Di saat Luth melihat 
, 
, 
` 
, 
` 
$ 
, 
` 
, 
, 
, 
, 
` 
$ 
X 
, 


PEP A3 A3 AS AS MS ASI AI EE 


su Katsir Juz 20 329 


MN sg "Y 20. AL ANKABUUT dh an 


keras adzabnya. Untuk itu, Allah Ta'ala berfirman, gi a ap a 5 da, $ 
“Dan sesungguhnya Kami tinggalkan dari padanya satu tanda yang nyata,” yakni 
yang tegas, $ oliu p pal $ Bagi orang-orang yang berakal,” sebagaimana Allah 
Ta'ala berfirman, € DA f JI an NG Oa A $ “Dan sesungguh- 

nya kamu (bai penduduk Makkah) benar-benar akan melalui (bekas-bekas) mereka 
di waktu pagi, dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan?" 
(QS. Ash-Shaaffaat: 137-138). 


(PAP AI MP MP A 


Ja aa TA TA TD TN D TO AI MP AI AI AI LES AI LE A A D AA 


a Mean Da 

Pa r p A 

TO s CTY NI € rS XY Y 
Pu sA rt 


G Crt h IPA CA UT KE 


Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan, saudara mereka 
Syu'aib, maka ia berkata: "Hai kaumku, beribadahlah kepada Allah, harap- 
kanlah (pahala) hari akbir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi 
dengan berbuat kerusakan." (OS. 29:36) Maka mereka mendustakan Syu'aib, 
lalu mereka ditimpa gempa yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat 
yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. (OS. 29:37) 


Allah 8£ berfirman, 4 ASI Apa! Ana BA HAL > "Hai kaumku, ber- 
ibadahlah kepada Allah, harapkanlah hari akhir. "Ibnu Jarir berkata: "Sebagian 
ulama mengatakan, bahwa maknanya 4 adalah takutlah kepada hari akhir." 
Seperti firman Allah Ta'ala, 4 E Jl, WN OS Ai (Yaitu) bagi orang 
yang mengharapkan (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat.” (OS. Al- 
Ahzaab: 21). Dan firman-Nya, 4 ami SS RI #Y, > “Dan jangan kamu 
berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan,” Dia melarang mereka untuk 
berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan, yaitu berjalan di dalam- 
nya dan berbuat zhalim kepada para penghuninya. Hal itu disebabkan mereka 
mengurangi ukuran dan timbangan serta menyamun manusia di jalan. Di 
samping itu mereka kufur kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka, Allah mem- 
binasakan mereka dengan gempa yang dahsyat, menggoncang negeri mereka, 
teriakan yang mengeluarkan hati dari dadanya, adzab pada hari mereka di- 
naungi awan yang dapat mencabut ruh-ruh dari jasadnya, itulah adzab pada 
hari yang dahsyat. Kisah mereka telah diuraikan dalam surat al-A'raaf, Huud 
dan asy-Syu'araa'. 


Dan firman-Nya, $ Te 8 ji 3! pe "Dan jadilah mereka mayat- 
mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka." Qatadah berkata: 


D. 


aa DE LS TG LS LS WWW WWW aa Sa Ia UPU PU PU PU UN 


330 | Tafsir Ibnu Ki 


SAN BIN | 29. AL 'ANKABUUT D: CEREREA 


"Yaitu, mereka menjadi mayat." Sedangkan yang lainnya berkata: "Sebagian 
mereka membunuh sebagian yang lain." 


N 


33 “am w EOG EE PPE 
oraina Jaio c rai Ima? si, SANA 


a a Sals Ap Drs Zus SA 


Q Tag 5e G3 a 3 Mega 


CA 
2 A2 z Eea “ne 


>% LX. ANA A x Tap 
A Aia ang PE A5 Kou 


D Ka SÍ a i ES a Lag ERA 


N 

b 

Na 

Sy 

N 

N 
AN 

D D A 


Dan (juga) kaum 'Aad dan Tsamud, dan sungguh telah nyata bagimu (ke- 
bancuran mereka) dari (puing-puing) tempat tinggal mereka. Dan syaitan 
menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu 
ia menghalang-halangi mereka dari jalan (Allah), sedangkan mereka adalah 
orang-orang yang berpandangan tajam, (OS. 29:38) dan (juga) Oarun, Fir'aun 
dan Haman. Dan sesaungguhnya Musa telah datang kepada mereka dengan 
(membawa bukti-bukti) keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi 
mereka berlaku sombong di (muka) bumi, dan tidalah mereka orang-orang 
yang luput (dari kehancuran itu). (OS. 29:39) Maka masing-masing (mereka 
itu) Kami siksa disebabkan dosanya, maka di antara mereka ada yang Kami 
timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang 
ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang Kami 
benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang Kami tenggelam- 
kan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi 
merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. (OS. 29:40) 


Kasi Kisi IG $ "Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan 
dosanya," yaitu, Bener adalah sesuatu yang sesuai. 
4 bol Ie Uu op esp “Maka di antara mereka ada yang Kami timpakan 


og 


DAN AN A PPDPP NN NN NN NN NN NN: 


nu Katsir Juz 20 331 


Da. 


332 


eDV I I 


kepadanya hujan batu kerikil,” mereka adalah kaum ‘Aad. Hal itu disebabkan 
mereka berkata: “Siapakah yang lebih kuat dari kami.” Lalu mereka ditimpa 
angin gemuruh yang sangat dingin lagi amat kencang sekali dan dapat me- 
nerbangkan batu-batu kerikil yang dapat menghantam mereka serta mengangkat 
mereka dari permukaan bumi. Sampai-sampai seseorang di antara mereka 
terangkat dari permukaan bumi menjulang ke atas langit, lalu menundukkan 
kepalanya dan batu-batu itu memecahkannya, hingga yang tersisa adalah badan 
tanpa kepala seakan-akan mereka itu adalah batang kurma yang terputus. 


daan SA 5 $ "Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara 
keras yang mengguntur," mereka adalah kaum Tsamud yang telah diberikan 
hujjah dan dijelaskan dalil-dalil dengan keluarnya sapi dari batu seperti yang 
mereka minta, hukumannya sebanding dengan sikap mereka. Di samping itu 
mereka tidak juga beriman, bahkan mereka terus-menerus dalam kezhaliman 
dan kekafiran mereka. Mereka menghardik Nabryyullah Shalih 2855 dan orang- 
orang yang beriman bersamanya serta mengancam untuk mengusir atau me- 
rajam mereka. Maka, datanglah kepada mereka suara keras yang dapat mem- 
bekukan berbagai suara dan gerakan mereka. $ > Mn “ea, > "Dan 
di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi," dia adalah Qarun 
yang telah berbuat zhalim, melampaui batas, berbuat maksiat kepada Rabb 
Yang Mahatinggi, berjalan di muka bumi dengan sombong, mengagungkan 
dirinya sendiri, berkeyakinan bahwa dirinya lebih utama dibandingkan yang 
lainnya dan berbesar diri (langkah) dalam berjalan. Maka, Allah tenggelamkan 
dia dan 1 istananya ke dalam bumi dalam keadaan sombong hingga hari Kiamat. 
KAA «eos $ "Dan di antara mereka ada yang Kami tenggelamkan," dia 
adalah Fir'aun dan menterinya, Haman, serta bala tentaranya secara menyeluruh, 
dimana mereka ditenggelamkan dalam satu teriakan, hingga ; tidak ada satu 
orang pun yang selamat sebagai pembawa berita. $ J3 NOS 
"Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka," tentang apa yang Dia 
lakukan terhadap mereka. € o PU a LS SI,» "Akan tetapi, merekalah 
yang menganiaya diri mereka sendiri," Allah melakukan hal tersebut hanya 
merupakan balasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh tangan- 
tangan mereka. Makna yang kami sebutkan ini adalah dzahir rangkaian ayat 


tersebut. 


“4 Za J o A Ga KPI ALA 

sasa Kana Spek II ia 

Ge so MA aa TR Aa na Ar 

D je Ea opl ad ol Kw SE 

& 7 T LT 2 CA an, Ao 
gg ASY Ta 2 

£ WA ed TL- mia Ol ag SAH 


PAPAT LA AF AS AS AS ASASI Sa “Sa “In na aa a T D 


Tafsir Ibnu Ka 


A PL A Lt Pe pa 8 sAr 

Éni EN Sis KA LA 
TNO AA TEA TI EA 

Q o Al Y HG s 


Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain 
Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya 
rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, seandainya mereka me- 
ngetahui. (QS. 29:41) Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka 
seru selain Allah. Dan Dia Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (OS. 29:42) 
Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buatkan untuk manusia, dan 
tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. (OS. 29:43) 


Ini adalah perumpamaan yang dibuat oleh Allah bagi orang-orang 
musyrik yang menjadikan (bagi mereka) ilah-ilah lain selain Allah, dimana 
mereka mengharapkan pertolongannya, meminta rizki dan berpegang pada 
mereka dalam keadaan sempit. Keadaan mereka itu seperti sarang laba-laba 
dalam kelemahan dan kerapuahnnya. Tidak ada di tangan-tangan ilah mereka 
itu kecuali seperti orang yang berpegangan dengan sarang laba-laba yang tidak 
dapat merubah apa-apa. Seandainya mereka mengetahui hal tersebut, niscaya 
mereka tidak akan mengambil selain Allah sebagai penolong. Ini tentu saja 
berbeda dengan orang Islam yang hatinya beriman kepada Allah, dan di samping 
itu dia bebuat amal baik dengan mengikuti syari'at. Dia berpegang dengan 
buhul tali yang amat kuat yang tidak akan lepas karena begitu kuat dan kokoh- 
nya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman mengancam orang yang menyembah 
selain Allah dan menyekutukan-Nya, Allah 4 Mahamengetahui perbuatan- 
perbuatan yang mereka lakukan serta mengetahui tandingan-tandingan yang 
mereka persekutukan serta akan membalas mereka. Sesungguhnya Dia adalah 
Mahabij aksana lagi Mahamengetahui. Kemudian, Allah Ta'ala berfirman, 
bo ja Lag eU G pa JWYI A, $ "Dan perumpamaan-perumpamaan 
ini Kami buatkan untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali 
orang-orang yang berilmu," yaitu, tidak ada yang dapat memahami dan me- 
renungkannya kecuali orang-orang yang kokoh dalam ilmunya serta me- 
nguasainya. 


T mg a P s Ass #a » 20 
AA LI BU Re) D 


AI AI AI AI AI AI AI AI KAL: ITL NN NU AN UN IA A 


bnu Katsir Juz 20 


333 


RSS SKY 29 ALANKABUUT XO ZZZ 


ly Žr I R 
Sis Kiii enai e A E JAS 


A 
A a 1 


DD Neng V 
O 23 ad AE a 


sD I I I I I IS IS P 


Allah menciptakan langit dan bumi dengan haq. Sesungguhnya pada yang 
demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang 
mukmin. (QS. 29:44) Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu 
al-Kitab (al-Qur-an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu men- 
cegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan sesungguhnya 
mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah- 
ibadah lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (OS. 29:45) 


Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang kekuasaan-Nya yang 
besar, di mana Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran, bukan 
dengan cara sia-sia atau main-main. $ P ny JS S3? "Agar supaya 
tiap-tiap diri itu dibalas dengan : apa yang ia usahakan." (OS. Thaahaa: 15). Dan 
firman Allah Ta'ala, $ sp SY UB 3 0) $ "Sesungguhnya pada yang demikian 
itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang mukmin." Tanda- 
tanda itu amat jelas bahwa Allah Ta'ala Mahaesa dalam penciptaan, penataan 
dan Makiyyah. Kemudian, Allah Ta'ala berfirman memerintahkan Rasul-Nya 
serta orang-orang yang beriman untuk mentilawahkan al-Gur-an, yaitu mem- 
bacanya dan menyampaikannya kepa ada manusia. 

GITA IS, SAI, UAN V3 ai ANA Ol INI SI, > "Dan dirikanlah shalat. 
Sesungguhnya shalat itu mencegah perbuatan keji Ki munkar. Dan sesungguhnya 
mengingat Allah itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah lain)," yaitu, 
sesungguhnya shalat mencakup dua hal: meninggalkan berbagai kekejian dan 
kemunkaran, dimana menjaganya dapat membawa sikap meninggalkan hal- 


hal tersebut. 


Di dalam sebuah hadits yang berasal dari riwayat Imran dan Ibnu 
“Abbas secara marfu' dijelaskan: 


(AAL Ga oo SKA slab! 3 LI KIS La) 
"Barangsiapa yang shalatnya tidak mencegahnya dari perbuatan keji dan munkar, 
maka tidak akan menambahkannya dari Allah melainkan semakin jauh." (HR. 
Ath-Thabrani)." 

Shalat mencakup pula upaya mengingat Allah Ta'ala, itulah pencarian 
yang paling besar. Untuk itu, Allah Ta'ala berfirman, 4 s7 adi "Sil, $ "Dan 


* Dha'if, didha'ifkan oleh Syaikh al-Albani di kitab Dha'iiful Jaami’ (5834): 


PEP AP AF LS LS LS ALS WWW ASASI Ka Sa Sa AI PU PU 2 2 2 “2 AU. 


334 Tafsir Ibnu Kai 


SE DA 


sesungguhnya mengingat A Allah itu lebih besar," yaitu lebih besar daripada yang 
pertama. g opia GU Ml, d "Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan," 
yaitu, Dia Mahamengetahui seluruh amal perbuatan dan perkataan kalian. 
Abul 'Alryah berkata tentang firman Allah Ta'ala: 

P LS 3 HM UP “Sesungguhnya shalat itu mencegah perbuatan 
pa dan munkar." Sesungguhnya shalat itu memiliki tiga pokok. Setiap shalat 
yang tidak memiliki salah satu dari tiga pokok itu, maka hal itu bukanlah 
shalat, ikhlas, khasy-yah (rasa takut) dan mengingat Allah. Ikhlas memerintah- 
kannya kepada yang ma'ruf. Khasy-yah mencegahnya dari yang munkar dan 
mengingat Allah adalah al-Gur-an yang memerintah dan melarangnya. 


“Ali bin Abi Thalhah berkata dari Ibnu “Abbas tentang firman Allah 
Ta'ala: 4 'ST M 'SSS, $ "Dan sesungguhnya mengingat Allah itu lebih besar," 
sesungguhnya ingatnya Allah kepada hamba-hamba-Nya lebih besar jika mereka 
mengingat-Nya dibandingan dengan ingatnya mereka kepada-Nya. Demikian 
yang diriwayatkan oleh banyak orang dari Ibnu “Abbas serta dikatakan pula 
oleh Mujahid dan lain-lain. 


Dari Ibnu “Abbas pula tentang firman-Nya, 4 1 š% SW, > "Dan se- 
sungguhnya mengingat Allah itu lebih besar," dia berkata: "Maknanya memiliki 


dua hal; mengingat Allah tentang apa yang diharamkan-Nya dan ingatnya 
Allah kepada kalian lebih besar dari pada ingatnya kalian kepada Allah." 


TRT TR TR TN TR TR TR TN D TR TR TR aa 3 


4 


2 


£ 
AD KAI 
D 


“4 
Pa 


NG aih Y LI Ia Pa Y; 
£ A 
T 


Ga Grr ord Sy EE E EA 
Gih Cale ldo agia Ia 
AT Asr A r A Aq OS EA 


Lx 7 Pera 
SU Sen Ar NI 


Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab melainkan dengan cara 
yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zhalim di antara mereka, dan 
katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan 
kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Ilah kami dan Ilahmu adalah 
satu; dan banya kepada-Nya kami berserah diri." (QS. 29:46) 


Qatadah dan lain-lain berkata: "Ayat ini dinasakh (dibatalkan) oleh 
ayat pedang, dimana tidak ada pertentangan lagi yang dapat diterima dari 
mereka kecuali (masuk) Islam, (membayar) jizyah atau pedang (diperangi)." 
Sedangkan yang lain berkata: "Ayat ini tetap berlaku dan muhkam bagi orang 
di kalangan mereka yang hendak meneliti agama dengan melakukan perdebatan 


rn 


pa 


DP AS SSS LS ASASI In In na aa aa INN. 


mu Katsir Juz 21 335 


l 
/ 


29. AL ANKABUUT 


yang lebih baik agar lebih mengena." Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: 

BL ds LS UT IA II c$ "Serulah (manusia) kepada jalan Rabb- 

mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." (OS. An-Nahl: 125). Allah Ta'ala 
Ppt kepada Musa dan Harun a% di saat keduanya diutus kepada Fir'aun: 

g SIS EU YG UY,3Y "Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya 
dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut." (QS. 

Thaahaa: 44). Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir dan diceritakan dari Ibnu 
Zaid. 


Dan firman Allah Ta'ala, 4 45 1 lb “ad Yi $ "Kecuali dengan orang: 
orang yang zhalim di antara mereka," yakni mereka yang menyimpang dari 
arah kebenaran serta buta dari kejelasan bukti, sombong dan takabbur. Di 
saat itu, berpindahlah dari perdebatan kepada ketegasan serta perangi mereka 
dengan cara yang dapat mencegah dan membuat mereka gentar. Jabir berkata: 
"Kami diperintahkan terhadap orang yang menentang al-Kitab untuk me- 
menggal dengan pedang." 


Mujahid berkata: 4 «45 | vb il YPP "Kecuali dengan orang-orang yang 
zhalim di antara mereka," yaitu kafir Harbi serta orang yang enggan membayar 
jizyah di kalangan mereka. 


Dan firman Allah Ta'ala, $ Ta J a S al sil bel 2 re $ “Dan 
katakanlah: “Kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada 
kami dan yang diturunkan kepadamu,” yakni, jika mereka mengabarkan se- 
suatu yang tidak kami ketahui kejujurannya dan kedustaannya, maka kami 
tidak terburu-buru mendustakannya, karena terkadang hal tersebut adalah 
kebenaran serta tidak pula kami tergesa-gesa membenarkannya, karena boleh 
jadi hal tersebut adalah kebathilan. Akan tetapi, kami mengimaninya secara 
global yang dikaitkan dengan syarat bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang 
diturunkan, bukan sesuatu yang diganti atau ditakwil. 


Al-Bukhari & meriwayatkan dari Abu Hurairah & bahwa dahulu, 
Ahlul Kitab membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkannya kepada 
pemeluk Islam dengan bahasa Arab. Maka, Rasulullah & bersabda: 


Pena beng Tn et IN Se en a ANT P ee Sama E. 
JP ay UII Jii sb GT 3 ga Yy ASI Jai da 
(ka DPS) A SEL EN 


"Janganlah kalian membenarkan Ahlul Kitab dan jangan pula mendustakan 
mereka. Dan katakanlah oleh kalian: “Kami telah beriman kepada kitab-kitab 
yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kalian, Ilah kami 
dan Ilah kalian adalah satu dan hanya kepada-Nya kami berserah diri" Hadits 
ini diriwayatkan oleh al-Bukhari sendiri. Dan segala puja dan puji hanya milik 
Allah 8. 


Pati 


Oa 


TAS AS AS LS LS LAS LS LS LS AFAT AS n In Inn “ID “2 


336 | Tafsir Ibnu K: 


D D D D RR 


. ” 


PEP ir Pa g L Grr E P P 2 mer G P 
Bhag SI REEN oih D Ul an, 


se 


Spatii Ý) GG AE a Sab oa IA Ia Ah 
eiti saka r lag O 


>A 


1 Tur a - a” 2. an Os 
S D zr Ê? 2202 4 CP 
D LAIN Ia AGAN ai 


Dan demikian (pulalah) Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Gur-an), 
maka orang-orang yang telah Kami berikan kepada mereka al-Kitab, (Taurat) 
mereka beriman kepadanya (al-Qur-an); dan di antara mereka (orang-orang 
kafir Makkah) ada yang beriman kepadanya. Dan tidak ada yang meng- 
ingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang kafir. (OS. 29:47) Dan kamu 
tidak pernah membaca sebelumnya (al-Gur-an) sesuatu Kitab pun dan kamu 
tidak (pernah) menulis suatu Kitab dengan tangan kananmu; andaikata 
(kamu pernah membaca dan menulis), benar-benar ragulah orang yang 
mengingkari( mu). (OS. 29:48) Sebenarnya, al-Qur-an itu adalah ayat-ayat 
yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada 
yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zhalim. (OS. 
29:49) 


SS NS 


DN D D D RL R3 


Oa, D 


Ibnu Jarir berkata: “Allah Ta'ala berfirman: “Sebagaimana Kami telah 
turunkan kitab-kitab kepada para Rasul sebelummu hai Muhammad, Kami 
pun menurunkan kitab ini kepadamu.'” Pendapat yang dikemukakannya ini 
adalah baik dan sesuai serta keterikatannya sangat bagus. Dan firman Allah 
Ta'ala, $ 4 op ASI SEA Sd p "Maka orang-orang yang telah Kami beri- 
kan kepada mereka al-Kitab (Taurat), mereka beriman kepadanya fal-Gur-an)," 
yaitu orang-orang yang menerimanya, lalu membacanya dengan benar di antara 

pendeta-pendeta mereka adalah para ulama yang pandai seperti “Abdullah bin 
Salam, Salman al-Farisi dan tokoh-tokoh seperti keduanya. Dan firman Allah 
Ta' ala, Sep NB und "Dan di antara mereka ada yang beriman kepada- 

nya," yaitu orang Arab Quraisy dan lain-lain. 4 2 SU Y GEG IL G, > "Dan 
tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang kafir," yakni 
tidak ada yang mendustakan dan menentang kebenarannya kecuali orang yang 
menutupi kebenaran dengan kebathilan serta menta'birkan cahaya matahari 
dengan washilah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman: 

goa N. SAS oa A oa S S GG d "Dan kamu tidak pernah membaca 
sebelumnya (al- Qur- Fa sesuatu Kitab pun dan kamu tidak (pernah) menulis suatu 


AP 4 


DD ASAM AI AIA Pr AS NR NTT DAT TN D D W is 


uu Katsir Juz 21 


oi 
eni 
SJ 


/ 


Kitab dengan tangan kananmu," yaitu, engkau telah tinggal bersama kaum- 
mu, hai Muhammad, sebelum engkau diberikan al-Our-an ini beberapa masa, 
engkau belum pernah membaca kitab dan engkau tidak pandai menulis. Bahkan, 
setiap satu orang di antara kaummu mengetahui bahwa engkau adalah seorang 
yang ummi, tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis serta demikian- 
lah sifatnya yang tertulis dalam kitab-kitab terdahulu, sebagimana Allah Ta'ala 


berfirman: 


SIRI AE JAN BA Sh OA E gias SI AN AI SAS Gap 

LE PA 
(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) 
mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang 
menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerja- 
kan yang munkar.” (OS. Al-A'raat: 157). 


Allah Ta'ala berfirman, $ | Pt: LS Cp "Dan kamu tidak pernah mem- 
baca," yaitu membaca, $ SS «45 oa $ "Sebelumnya (al-Qur-an) suatu Kitab 
pun," untuk memperkuat ketiadaan. Sedangkan tidak pula engkau menulisnya 
dengan tangan kananmu adalah ta'-kid (penguat) dan keluar dari daerah ke- 
biasaan, seperti firman Allah Ta'ala: $: Ka Has Jb Yy $ "Dan burung-burung 
yang terbang dengan kedua sayapnya, " (QS. Al-An'aam: 38). 


Firman Allah Ta'ala, 4 DWI AS BI $ “Benar-benar ragulah orang 
yang mengingkari(mu),” yaitu, seandainya engkau memperbaikinya, niscaya 
ragulah sebagian orang-orang yang jahil, lalu ia berkata: “Sesungguhnya engkau 
mengetahui ini hanya dari kitab-kitab terdahulu yang ditinggalkan para Nabi,” 
padahal mereka mengatakan demikian dalam keadaan mereka mengetahui 
bahwa dia adalah seorang yang ummi, tidak pandai menulis. Dia berfirman, 
g Jali FT i 5 Jo SA Oleh i 9 “Sebenarnya, al-Qur-an itu adalah ayat- 
ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu,” al-Qur-an ini 
adalah ayat-ayat yang jelas dan tegas dalam menunjukkan kebenaran, baik 
perintah, larangan ataupun informasi yang dijaga oleh para ulama serta di- 
mudahkan oleh Allah bagi mereka untuk menghafal, membaca dan menafsir- 
kan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: 4 S4 y Ja a Al Ole e Aa,» 

"Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan al-Qur-an untuk pelajaran, maka 
adakah orang yang mengambil pelajaran?" (OS. Al-Gamar: 17). 


Rasulullah & bersabda: 
ny AE al aa a Ya 2 G 
(Me RL OPT Ol pb e GIA oi 


"Tidak ada satu orang Nabi pun melainkan akan diberikan kepadanya orang 
yang mengimaninya di antara manusia. Sesungguhnya yang diberikan kepada- 


Ci 


P APAP LS AF A3 LS KS AF A AS AZ AT E T T PI T T UPU O RUN 


w 
w 
co 


Tafsir Ibnu K 


, 
; 
| 


29. AL ANKABUUT 


ku hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadaku. Maka, aku ber- 
harap menjadi Nabi yang paling banyak pengikutnya." (HR. Muttafag 'alaih). 


Dan di dalam hadits 'Iyadh bin Hammad di dalam Shahih Muslim, 
bahwa Allah 3%% berfirman: 


(COBA UU oji SA Audi Y USS UI Jay Uu TN) 


"Sesungguhnya Aku akan mengujimu dan menguji denganmu serta menurun- 
kan kepadamu sebuah Kitab yang tidak terhapus oleh air yang engkau mem- 
bacanya di saat tidur dan di saat bangun." 


Yaitu, seandainya air menghapus tempat ditulisnya Kitab itu, niscaya 
dia tidak membutuhkan tempat tersebut, karena ia terpelihara di dalam dada- 
dada manusia, amat mudah diucapkan lisan lagi terjaga di dalam hati serta 
mengandung mukjizat di dalam lafazh dan maknanya. Untuk itu, di dalam 
kitab-kitab terdahulu terkandung tentang sifat umat ini; "Aku memantapkan 
mereka di dalam dada-dada mereka." 


Ibnu Jarir memilih pendapat bahwa makna firman Allah #£: 

g Li ly a a ; a Te En A Sg $ "Sebenarnya al-Gur-an itu adalah 
ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu." Bahkan, 

pengetahuan bahwa engkau tidak pernah membaca sebelum Kitab ini sesuatu 
Kitab pun dan kamu tidak menulis suatu Kitab dengan tangan kananmu adalah 
ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu di antara 
Ahlul Kitab. Hal itu dimukil dari Qatadah dan Ibnu Juraij. Dan pendapat yang 
pertama diceritakan dari al-Hasan al-Bashri. Aku berkata: "Itulah yang di- 
riwayatkan oleh al-' Aufi dari Ibnu “Abbas serta dikatakan oleh adh-Dhahhak 
dan itulah yang lebih zhahir." Wallaahu a'lam. 


Dan firman Allah Ta'ala, 4 o (WI Y SU Ines LG, $ “Dan tidak ada 
yang mengingkari ayat-ayat Kami kecuali orang-orang yang zhalim,” yaitu, tidak 
ada yang mendustakannya dan tidak ada yang mengurangi haknya serta me- 
nolaknya kecuali orang-orang yang zhalim, yaitu orang-orang yang malampaui 
batas lagi sombong, dimana mereka mengetahui kebenaran dan (kemudian) 
menentangnya. 


an y 8 1 Ga eh PA he A sA paz 1o A rekes a 
2 - w A .. - - 

A MEA | J ap ya LI ale j ri J) 

E E E PD E A AD LA TG 
s . . > Os w 2 P 

Peru es 3 Ad na LI Ll, 


' olx dibaca tanpa tanwin, karena terlarang dibaca tanwin menurut ilmu sharaf. 


D AN A 


KE IS LS LL LL LS LL LAS WW La aa III DU PU UU UU Up & 


nu Katsir Juz 21 


w 
w 
O $ 


\ 
, 
, 
, 
, 
, 
\ 
, 
, 
N 
\ 
N 
N 
` 
N 
À 
/ 
l 
/ 
/ 
l 
/ 
/ 
/ 
l 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 


w 
Ja 
© 


l 
/ 


Er LI ya Ar > 
AA SK NE NA YA LAI 


pa 


ana Dea 2 wd 
AP ae Lah Fa 5 


LN, AH [A 
O asi O pal masih 


Dan orang-orang kafir Makkah berkata: "Mengapa tidak diturunkan kepada- 
nya mukjizat-mukjizat dari Rabbnya?" Katakanlah: "Sesungguhnya mukjizat- 
mukjizat itu terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya aku hanya seorang 
pemberi peringatan yang nyata." (OS. 29:50) Dan apakah tidak cukup bagi 
mereka, bahwasannya Kami telah menurunkan kepadamu al-Kitab (al- 
Our-an), sedang dia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya di dalam 
(al-Qur-an) itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang 
yang beriman. (OS. 29:51) Katakanlah: "Cukuplah Allah menjadi saksi 
antaraku dan antaramu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. 
Dan orang-orang yang percaya kepada yang bathil dan ingkar kepada Allah, 
mereka itulah orang-orang yang merugi. (OS. 29:52) 


Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang orang-orang musyrik 
dalam penentangan dan tuntutan mereka terhadap tanda-tanda yang menunjuk- 
kan kepada mereka bahwa Muhammad adalah Rasulullah, sebagaimana Shalih 
mendatangkan sapi. Allah 88 berfirman, $ $ "Katakanlah," hai Muhammad, 
$ àl e AV IP “Sesungguhnya ayat-ayat itu terserah kepada Allah,” yaitu 
urusan tersebut hanya diserahkan kepada Allah. Karena seandainya dia me- 
ngetahui bahwa kalian mendapatkan hidayah, niscaya Dia memperkenankan 
permintaan kalian. Bagi-Nya hal itu amat mudah dan ringan. Akan tetapi, 
Dia mengetahui bahwa kalian bertujuan mengejek dan menguji, maka Dia 
tidak memperkenankan kalian kepada hal itu. Dan firman-Nya: 

& En Tab 5 TSI l> “Dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan 
yang nyata, "yaitu, aku diutus hanya sebagai pembawa peringatan kepada kalian 
sejelas-jelas peringatan. Sedangkan kewajibanku hanyalah menyampaikan 
risalah Allah kepada kalian. Dan: 

ta NI. KN 13 Aca ó $ "Barangsiapa yang diberi 
petunjuk oleh Allah, maka dialah orang yang hakikatnya mendapatkan petunjuk. 
Dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka kamu tidak akan mendapatkan se- 
orang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya." (OS. Al-Kahfi: 
17). 


PTT LIL AL LS PLP NI KL 


Tafsir Ibnu K 


| 


Kemudian, Allah Ta'ala berfirman menjelaskan besarnya kebodohan 
mereka dan lemahnya akal mereka, dimana mereka meminta tanda-tanda yang 
menunjukkan mereka tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Muhammad 
&. Sesungguhnya telah datang kepada mereka Kitab mulia yang tidak didatangi 
kebathilan dari depan dan tidak pula dari belakangnya yang merupakan sesuatu 
yang lebih besar dari setiap mukjizat, dimana para ahli bahasa dan sastra amat 
lemah untuk menandinginya, bahkan untuk menandingi 10 surat sekalipun, 
atau untuk menandingi Tn surat sekalipun juga. Maka Allah Ta'ala berfirman, 
ale MU uk Ii HS S9 "Dan apakah tidak cukup bagi mereka 
bahwasanya Kami telah menurunkan kepadamu al-Kitab sedang dia dibacakan 
kepada mereka," yaitu, apakah tidak cukup bagi mereka satu tanda bahwa 
kami telah menurunkan kepadamu sebuah Kitab agung yang mengandung 
kabar sebelum mereka, kabar sesudah mereka dan hukum di antara mereka. 
Sedangkan engkau adalah seorang yang ummi, tidak mampu membaca dan 
tidak mampu menulis serta tidak bercampur dengan seorang Ahli Kitab pun. 
Maka, engkau datangkan kepada mereka dengan berita-berita yang ada pada 
shuhuf-shuhuf pertama dengan memberikan penjelasan yang benar tentang 
apa yang mereka perselisihkan serta dengan kebenaran yang tegas, jelas dan 
nyata. Sesungguhnya Allah 4 berfirman, $ o pag Sil SS, KJ US E oè 

"Sesungguhnya di dalamnya terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang- 
orang yang beriman," di dalam al-Gur-an ini sungguh mengandung rahmat, 
yaitu penjelasan kebenaran dan penghapus kebathilan serta peringatan dengan 
Isinya yang mengandung lepasnya bencana dan turunnya siksaan bagi para 
pendusta dan para pelaku maksiat terhadap kaum yang beriman. Kemudian 
Allah Ta'ala berfirman, $ Ke Ceri P Er 2 5 5 $ "Katakanlah: “Cukuplah 
Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu,”" Dia Mahamengetahui kedustaan 
yang meliputinya dan Mahamengetahui apa yang aku katakan kepada kalian 
tentang berita bahwa Dia telah mengutusku. Seandainya aku berdusta di atas- 
Nya, niscaya Dia akan mengutukku, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: 


SA E EA odh ih CI uY a II, 9 


É a 
"Seandainya dia (Muhammad) mengada-adakan sebagian perkataan atas (nama) 
Kami, niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian 
benar-benar Kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang 
pun darimu yang dapat menghalangi (Kami) dari pemotongan urat nadi itu." 
(QS. Al-Haaqqah: 44-47). Sesungguhnya aku adalah orang yang jujur tentang 
apa yang aku kabarkan kepada kalian. Untuk itu, Dia mendukungku dengan 
mukjizat-mukjizat yang tegas dan dalil-dalil yang gath'i (pasti). 
GNI IAI SC db? "Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi," 
tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. , 
ep A NA Ab Iya, PSU ala at $ "Dan orang-orang yang percaya 
kepada yang bathil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang 


TAP 3 LG 


SSB ws ws usu mu SUS USU C C an" na aa an ut ut D, D on 


mu Katsir Juz 21 


Ww 
Ja 
— 


AA O 29. AL'ANKABUUT À FELZ 


(PAP AP E 


merugi,” pada harı Kiamat, Dia akan membalas mereka atas apa yang telah 
mereka lakukan serta memberi imbalan atas apa yang telah mereka usahakan 
yang mendustakan kebenaran dan mengikuti kebathilan. 


D AY A 


P irr f g Ti LA 


aras DAJ A Sera 
A a a Q Pa 5 E 


Pa ad 


Ag iadh n ad 5 G Aa Aa da 


FEFE 72A Pe Pp pa >27 
993 JD an Mp 


Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan adzab. Kalau 
tidaklah karena waktu yang telah ditetapkan, benar-benar telah datang 
adzab kepada mereka, dan adzab itu benar-benar akan datang kepada 
mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. (OS. 29:53) 
Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan adzab. Dan sesungguh- 
nya Jahannam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir, (OS. 29:54) 
pada hari mereka ditutup oleh adzab dari atas mereka dan dari bawah kaki 
mereka dan Allah berfirman (kepada mereka): "Rasakanlah (pembalasan 
dari) apa yang telah kamu kerjakan." (OS. 29:55) 


Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang kebodohan orang-orang 
musyrik dalam mengharapkan c cepatnya kedatangan adzab Allah menimpa 
mereka. $ AS Hell ama Pa YP MIL lg $ "Dan mereka meminta 
kepadamu agar segera diturunkan adzab. Kalau tidaklah karena waktu yang telah 
ditetapkan, benar-benar telah datang adzab kepada mereka," seandainya Allah 
tidak menetapkan ditundanya adzab hingga hari Kiamat, niscaya adzab itu 
telah datang kepada mereka dalam waktu dekat dan segera sebagaimana yang 
mereka minta. Kemudian Dia berfirman, $ ix aa + "Dan adzab itu benar- 
benar akan datang kepada mereka dengan tiba- tiba," "yakni secara mendadak, 
Gp AN Hama 2 Ada SA uga Si 25 "Sedangkan mereka 
tidak menyadarinya. Mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan adzab. 
Dan sesungguhnya Jahannam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir," 
mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan adzab, dan hal itu pasti 
menimpa mereka, tidak mustahil. 


Syu'bah berkata, dari Simak bahwa ‘Ikrimah berkata tentang firman- 
Nya: $ c» AU NA ja A l> "Dan sesungguhnya Jahannam benar-benar 


DO 


PAPAZ LS LL AL LS LS LS LS LL AF LI LI r Ia PU UPU 2 2 UN 


342 


Tafsir Ibnu K: 


AG AS AS AS A 


meliputi orang-orang yang kafir," yaitu lautan. Ibnu Abi Hatim dari asy-Sya bi 
berkata, bahwa dia mendengar Ibnu “Abbas berkata: $ :, AS NA: Ah Oh > 
"Dan sesungguhnya Jahannam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir," 
Jahannam itu adalah lautan hijau yang memecah belah bintang-bintang yang 
terdapat di dalamnya dan membenturkan matahari dan bulan yang kemudian 
menyala. Itulah Jahannam. 


Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Nabi & bersabda: 


(Ep) 


"Lautan itu adalah Jahannam." Ini adalah tafsir yang gharib dan hadits yang 
gharib sekali. Wallaahu a'lam. 


Pan Allah 58 berfirman: 

$ me NS na EPA Aa Alis (pd "Pada hari mereka ditutup oleh adzab 
dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka." Api Neraka menutupi mereka 
dari seluruh sudut. Dan ini lebih dahsyat, tentang adzab secara pisik. Dan 
firman Allah Ta'ala, 4 6 JK iS LIS dy> "Dan Allah berfirman kepada 
mereka: Rasakanlah (pembalasan dari) apa yang telah kamu kerjakan," ini sadalah 
ancaman, hinaan dan ejekan dan ini merupakan adzab yang bersifat abstrak 
pada jiwa. 


K oth 3G Ka 33 SG Oa Goa 


P A D s > A AL MAS ara >r 
PRR AAY Q A ba DA l E A5 y 


Pa 1 >r Pis ya IT 


GAS AN GE oas Aee a 


Sop yu Tn ea 7 Pa LN, 22 S>% 
9 ARAA E ARA Ha 


P3 ag FIK P Ea BIA Ai l 


P 


O aiea 


Hai hamba-hamba-Ku yang beriman, sesungguhnya bumi-Ku luas, maka 
beribadahlah kepada-Ku saja. (QS. 29:56) Tiap-tiap yang berjiwa akan 
merasakan mati. Kemudian banya kepada Kami-lah kamu dikembalikan. 


eI 


PAPAZ APAP AP AF AF AF AT AT E C T T r T T PU PU AU Ah 


bnu Katsir Juz 21 343 


N 
, 
N 
, 
, 
N 
, 


3 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 


344 


(OS. 29:57) Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal 
yang shalih, sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka pada tempat- 
tempat yang tinggi di dalam Surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, 
mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang 
yang beramal, (OS. 29:58) (yaitu) yang bersabar dan bertawakkal kepada 
Rabb mereka. (OS. 29:59) Dan berapa banyak binatang yang tidak (dapat) 
membawa (mengurus) rizki-Nya sendiri. Allah-lah yang memberi rizki 
kepadanya dan kepadamu dan Dia Mahamendengar lagi Mahamengetahui. 
(OS. 29:60) 


Ini adalah perintah dari Allah Ta'ala kepada hamba-hamba-Nya yang 
beriman untuk berhijrah dari negeri, dimana mereka tidak mampu menegak- 
kan agama menuju bumi Allah yang sangat luas, di mana dimungkinkan di- 
tegakkannya agama Allah dengan mengesakan-Nya dan beribadah kepada-Nya 
sebagaimana yang | Dia perintahkan kep ada mereka. Untuk itu, Allah Ta'ala 
berfirman, 4 o ASt SU Isl, PA! Jas il SI "Hai hamba-hamba Ku 
yang beriman, sesungguhnya bumi-Ku luas, maka beribadahlah kepada-Ku saja." 


Imam Ahmad meriwayatkan dari az-Zubair bin al-' Awwam, bahwa 


Rasulullah £ bersabda: 


ai s3 


(( a50 rs TP Ga io Ke salig Ài h SLi )) 


"Negeri-negeri itu adalah negeri Allah dan hamba-hamba itu adalah hamba- 
hamba Allah. Dimana saja engkau mendapatkan kebaikan, maka tegakkanlah." 


Untuk itu, tatkala posisi orang-orang yang tertindas di kota Makkah 
semakin terjepit, mereka keluar berhijrah ke bumi Habasyah agar mendapat- 
kan rasa aman dalam agama mereka di sana. Maka, mereka mendapatkan 
sebaik-baik tempat singgah, di mana di sana ada Ash-himah an-Najasyi, raja 
Habasyah 4. Dia melindungi dan mendukung mereka dengan pertolongan- 
nya serta menjadikan mereka orang-orang yang berharga di negerinya. Ke- 
mudian setelah itu, Rasulullah & dan para Sahabatnya (yang masih tinggal) 
berhijrah ke kota Madinah an- Nabawiyyah, Yatsrib al-Muthahharah. Kemudian 
Allah Ta'ala berfirman, 4 o #45 DI SJ U aa T > "Tiap-tiap yang ber- 
jiwa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada Kami-lah kamu dikembali- 
kan," yaitu, dimana saja kalian berada, niscaya kematian akan mendatangi 
kalian. Maka, hendaklah kalian berada dalam ketaatan kepada Allah. Dan 
dimana saja kalian diperintah oleh Allah, maka itu lebih baik bagi kalian. 
Karena kematian itu pasti adanya dan tidak akan ada yang luput darinya. 
Kemudian, hanya kepada Allah tempat kembali. Barangsiapa yang mentaati- 
Nya, niscaya Dia akan membalasnya dengan sebaik-baik balasan serta me- 
menuhinya dengan pahala yang sempurna. Untuk itu, Allah Ta'ala berfirman, 
E EN GS oa Sai SN Ga 4373 AU LSS LG Dil, "Dan orang: 


PI II PAP PI AI AI ea na DD DD D D UT 


Tafsir Ibnu Ka 


x 

1 
| 
, 


orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang shalih, sesungguhnya akan 
Kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam Surga yang 
mengalir sungai-sungai di bawahnya," yaitu, Kami akan menempatkan mereka 
di tempat-tempat yang tinggi di dalam Surga di mana mengalir sungai-sungai 
di bawahnya dengan berbagai ragam air, khamr, madu dan susunya yang dapat 
didistribusikan dan dialirkan sesuai kehendak mereka. $ G4 “JG 8 "Mereka 
kekal di dalamnya," yaitu mereka tinggal di Pu Surga selama-lamanya, 
mereka tidak ingin berpindah darinya. $ ds A A $ "Itulah sebaik-baik 
pembalasan bagi orang-orang yang beramal." Kamar-kamar i ini adalah sebaik- 

baik pahala atas amal-amal orang-orang yang beriman. 4 |) x- LAI? "Yaitu 
orang-orang yang bersabar," di atas agama mereka, berhijrah kepada Allah, 

menetang para musuh serta berpisah dengan keluarga dan para kerabat dalam 
rangka mengharapkan wajah Allah, mengharapkan apa yang ada di sisi-Nya 
dan membenarkan janji-Nya. $ 6 na Bu ke? "Dan bertawakkal kepada 


Rabb mereka," di dalam seluruh keadaan, baik agama maupun dunia mereka. 


Kemudian, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa rizki itu tidak dibatasi 
hanya di satu tempat saja. Akan tetapi, rizki Allah itu berlaku umum untuk 
makhluk-Nya dimana saja mereka berada dan kapan saja. Bahkan, rizki orang- 
orang yang berhijrah dimana saja mereka berhijrah adalah lebih banyak, lebih 
luas dan lebih baik. Karena tidak lama lagi mereka akan menjadi penguasa- 
penguasa negeri di seluruh pelosok dan negara. Untuk itu, Allah Ta'ala ber- 
firman, $ Bj, KEY EB A sS,$ "Dan berapa banyak binatang yang tidak 
(dapat) membawa (mengurus) rizki-Nya sendiri," yaitu tidak mampu meng- 
himpun dan menghasilkan s serta tidak mampu menampung sedikit pun untuk 
hari esok, $ 1G Ll 3333 ; 3 $ "Allah-lah yang memberi rizki kepadanya dan 
kepadamu,” Allah yang membentangkan rizki-Nya atas kelemahan yang di- 
milikinya serta memberikan kemudahan kepadanya. Maka, Dia menurunkan 
rizki kepada setiap makhluk yang memberikan maslahat untuk mereka, hingga 
benih-benih yang berada di dalam tanah, burung-burung yang berada di udara 
dan ikan-ikan yang berada di dalam air. Dan firman-Nya, ka md GA) 
"Dan Dia Mahamendengar lagi Mahamengetahui," yaitu Mahamendengar seluruh 
perkataan hamba-hamba-Nya lagi Mahamengetahui gerakan-gerakan dan diam- 
nya mereka. 


BAN GA 05? aer 


PB a Atu RERI SEN Ge Uya Oa ai a oys 


A 2 La aa Pa 

cal i pena Hj Hd G : SS abah Nya 
Ne 5 4 ONN r » AA A 2er 
a O See BAN ad 25 


eh 


CLP AP AP AVAT APAY LA LK AKI LI II On an, RINI PIPI UI PU TU» “2 “2 T2 
w Katsir Juz 21 345 


A 


ko æ, 


Pa j a Ezaz ma 2 ALA 
PARA aa a 


1 A Z 4 A cg 4 

CG SN PI 
Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka: "Siapakah yang 
menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?" Tentu 
mereka akan menjawab: "Allah", maka betapakah mereka (dapat) dipaling- 
kan (dari jalan yang benar). (OS. 29:61) Allah melapangkan rizki bagi siapa 
yang dikehendaki-Nya di antara bamba-hamba-Nya dan Dia (pula) yang 
menyempitkan baginya. Sesungguhnya Allah Mahamengetahni segala sesuatu. 
(OS. 29:62) Dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka: 
"Siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan dengan 
air itu bumi sesudah matinya?" Tentu mereka akan menjawab: "Allah." 


Katakanlah: "Segala puji bagi Allah", tetapi kebanyakan mereka tidak 
memahamifnya). (OS. 29:63) 


Allah Ta'ala berfirman mengikrarkan bahwa tidak ada Ilah (yang ber- 
hak diibadahi secara benar) kecuali Dia. Karena orang-orang musyrik yang 
menyembah selain-Nya bersama-Nya mengakui bahwa Dia Mahaesa dalam 
menciptakan langit, bumi, matahari dan bulan serta mengatur peredaran malam 
dan siang. Dia adalah Mahapencipta lagi Mahapemberi rizki kepada hamba- 
hamba-Nya, penentu ajal-ajal mereka, perbedaannya dan perbedaan rizki-rizki 
mereka. Maka, terjadilah perbedaan tingkatan di antara mereka, ada yang 
kaya dan ada yang fakir. Dia Mahamengetahui tentang apa yang maslahat 
bagi mereka semuanya serta siapa yang berhak menjadi kaya dan siapa pula 
yang berhak menjadi fakir. Disebutkan pula bahwa Dia Mahaesa dalam men- 
ciptakan segala sesuatu lagi Mahaesa dalam mengaturnya. Jika perkaranya 
seperti itu, mengapa dia menyembah selain-Nya, dan mengapa dia bertawakkal 
kepada selain-Nya? Sebagaimana Dia Mahaesa dalam kerajaan-Nya, maka hen- 
daklah esakan Dia dalam peribadahan. Banyak sekali penetapan Allah Ta'ala 
dalam magam Uluhiyyah dengan pengakuan terhadap tauhid Rububiyyah. 
Dahulu, kaum musyrikin mengakui hal tersebut, sebagaimana yang mereka 
ucapkan dalam talbiyah mereka. 


KR IA A GA A 55 LL SA “a aan P DE 2r 
Go GAN SA AG Oh PATI aa 


re 4 o A pa 


ACEEA ANE ORS Era Ee A 


ii 


PEP AS LAS AF AS AP AS AS AS AS AS A Ka II PI PU T 2 2 2 “2 


346 


Tafsir Ibnu k 


LAN AD AD AS A 


ZA > A A E >A aA 


Dan tidaklah KANG dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. 
Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kebidupan, seandainya 
mereka mengetahui. (QS. 29:64) Maka apabila mereka naik kapal, mereka 
berdo'a kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya; maka 
tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka 
(kembali) mempersekutukan (Allah), (QS. 29:65) agar mereka mengingkari 
nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka dan agar mereka (bidup) 
bersenang-senang (dalam kekafiran). Kelak mereka akan mengetahui (akibat 
perbuatannya). (QS. 29:66) 


Allah Ta'ala berfirman mengabarkan tentang kerendahan dunia, hilang 
dan lenyapnya. Bahwa dunia ini tidak kekal dan ujungnya adalah senda gurau 
dan permainan, $ Ni E si JA ol, > "Dan sesungguhnya akhirat itulah 
yang sebenarnya kehidupan," yaitu kehidupan kekal yang hakiki yang tidak 
akan hilang dan tidak habis, bahkan dia akan terus berlangsung selama- lamanya. 
Dan firman Allah Ta'ala, 4 o pdx 1/5 YP "Seandainya mereka mengetahui," 
yaitu sungguh mereka akan lebih memilih yang kekal dibandingkan yang 
akan binasa. Kemudian Allah Ta'ala mengabarkan tentang orang-orang musyrik 
bahwa di saat mereka berada dalam keadaan terjepit, mereka berdo'a kepada 
Allah semata yang tidak ada sekutu bagi- Nya. Maka mengapa tidak, hal ini 
mereka lakukan terus-menerus. 4 LI i nalar dl NES o AI 3S) 36 9 "Maka 
apabila mereka naik kapal, mereka berdo'a kepada Allah Pns memurnikan 
ketaatan kepada-Nya," seperti firman Allah Ta' ala: S 
ka pa SI LS Eni Kb SU) Yo px Ba Se pa S3 Sak 3, 8 "Dan apabila 
kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali 
Dia. Maka tatkala Dia menyelamatkanmu ke daratan, kamu berpaling." (QS. 
Al-Israa': 67). Dan di ayat ini Allah berfirman, 4 05; * AI A Uap 
"Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka 


(kembali) mempersekutukan (Allah)." 


Muhammad bin Ishaq menceritakan dari “Ikrimah bin Abi Jahal bahwa 
ketika Rasulullah & memerdekakan Makkah, dia (Ikrimah) pergi melarikan 
diri. Ketika ia naik kapal di lautan untuk pergi ke kota Habasyah, tiba-tiba 
perahu mengalami goncangan. Maka, para penghuninya berkata: "Wahai 
rombongan! Ikhlaskan do'a kepada Rabb kalian, karena tidak ada yang dapat 
menyelamatkan kita di sini kecuali Dia." Lalu ‘Ikrimah berkata: "Demi Allah, 
jika tidak ada selain-Nya yang dapat menyelamatkan kita di laut, maka tidak 


og 


AS AS AS LS LS LS LS LS AS AI Ka Sa Ta Ca 2 2 UU PU AU PU DD Da“: 


bnu Katsir Juz 21 347 


ada pula selain-Nya yang dapat menyelamatkan kita di darat. Ya Allah! Aku 
mengikat janji pada-Mu. Jika aku keluar dengan selamat, niscaya aku akan 
meletakkan kedua tanganku kepada tangan Muhammad. Sesungguhnya aku 
menemukan dia seorang yang sangat kasih sayang. Maka, demikianlah keadaan- 


" 


nya. 


Dan firman Allah Ta'ala, $ 122, Ae A Para $ “Agar mereka 
mengingkari nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka dan agar mereka 
hidup bersenang-senang,” huruf laam di sini oleh kebanyakan ahli bahasa Arab, 
ahli tafsir dan para ulama ushul dinamakan dengan laamul 'sagibah, karena 
mereka tidak bermaksud demikian. Tidak diragukan lagi bahwa itulah yang 
dimaksud, jika dihubungkan kepada mereka. Akan tetapi, jika dihubungkan 
dengan gadha dan qadar Allah bagi mereka, maka laamnya adalah laamut ta'liil. 
Masalah ini telah kami kemukakan di dalam firman Allah $: 
$ 5, 7 AR aa 'Yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi 
mereka." (QS. Al-Qashash: 8). 


Pap EUM b gA TI 


any, Sen Ek Ga ak ii di 


SAS Oka AE SAS a SA 


GA sL Ze Z b r 


Aa Ia 


Aa bea en Ita D ai 
aa KAA 
ID oneal ge 


Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah 
menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman, sedang manusia sekitar- 
nya rampok-merampok. Maka mengapa (sesudah nyata kebenaran) mereka 
masih percaya kepada yang bathil dan ingkar kepada nikmat Allah? (QS. 
29:67) Dan siapakah yang lebih zhalim daripada orang-orang yang mengada- 
adakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang haq tatkala yang 
baq itu datang kepadanya? Bukankah dalam Neraka Jahannam itu ada 
tempat bagi orang-orang yang kafir? (QS. 29:68) Dan orang-orang yang 
berjibad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjuk- 
kan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar 
beserta orang-orang yang berbuat baik. (QS. 29:69) 


“ul 


PAAT susu www BP wu, An, Na, Sa uu D D DD DD Mu 


348 | Tafsir Ibnu Kat 


Allah Ta'ala berfirman memberikan anugerah kepada orang Quraisy 
tentang apa yang dihalalkan bagi mereka dari tanah haram yang dijadikan bagi 
manusia, baik orang i'tikaf, pengembara ataupun siapa saja yang memasukinya 
(akan) menjadi aman. Maka, mereka berada di dalam keamanan yang sangat 
besar. Sedangkan orang-orang di sekitarnya, sebagian mereka membegal dan 
membunuh sebagian yang lain. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: 
$ RP ONN > "Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.” (QS. Quraisy: 1). Dan 
firman Allah Ta'ala, 4 07255 Al taka Ope » iti $ "Maka, mengapa mereka 
masih percaya kepada yang bathil dan ingkar kepada nikmat Allah?" Yaitu, 
apakah rasa syukur mereka terhadap nikmat yang besar ini dengan berbuat 
syirik dan menyembah selain Allah bersama-Nya, berupa berhala atau patung- 
patung. Lalu mereka kufur kepada seorang Nabi, hamba dan Rasul-Nya? 
Padahal, yang layak bagi mereka adalah mengikhlaskan peribadahan hanya 
kepada Allah serta tidak berbuat syirik kepada-Nya, membenarkan Rasul, 
mengagungkan dan mendukungnya. Akan tetapi mereka mendustakannya, 
membunuh dan mengusirnya dari hadapan mereka. Untuk itu Allah Ta'ala 
mencabut dari mereka nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka 
serta terbunuhnya orang-orang di perang Badar. Kemudian, jadilah kedaulatan 
itu hanya milik Allah, Rasul-Nya dan kaum mukminin. Maka, dimerdekakan- 
lah kota Makkah oleh Allah untuk Rasul-Nya dengan menghinakan kaum 
musyrik dan merendahkan mereka. Allah Ta'ala berfirman: 
bat SG SS TES M GA sja Je «s3 > "Dan siapakah yang lebih 
zhalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah 
atau mendustakan yang haq tatkala yang haq itu datang kepadanya," tidak ada 
seseorang yang lebih berat hukumannya daripada orang yang berdusta atas 
nama Allah, dimana ia berkata: "Sesungguhnya Allah telah memberikan wahyu 
kepadanya, padahal dia tidak diberi wahyu sedikit pun." Serta dia berkata: 
“Aku akan turunkan seperti apa yang diturunkan Allah.” Dan demikian pula 
tidak ada seseorang yang lebih berat hukumannya daripada orang yang men- 
dustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepadanya. Orang yang 
pertama adalah orang yang mengada-ada dan orang yang kedua adalah orang 
yang mendustakan. 


Untuk itu, Allah Ta'ala berfirman, $ :: Pen Sy ere E al "Bukan- 
kah dalam Neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir?" Ke- 
mudian Allah Ta'ala berfirman, 4 G3 lyt Chi, > "Dan orang-orang yang 
berjihad untuk Kami," yakni Rasulullah 1, para Sahabat dan para pengikutnya 
hingga hari Kiamat. $4 AZ. 5143 > "Benar-benar akan Kami tunjukkan kepada 
mereka jalan-jalan Kami," sesungguhnya Kami akan perlihatkan kepada mereka 
jalan-jalan Kami, yaitu jalan-jalan Kami di dunia dan di akhirat. 


Ibnu Abi Hatim berkata: "Ayahku bercerita kepada kami, bahwa- 
sanya Ahmad bin Abil Hawari bercerita, “Abbas al-Hamdani Abu Ahmad 
dari pendudukan Uka berkata tentang firman-Nya: 


D KI 


PAAT AF AF aw saw saw AF AZ AI ut DD) ku au DD YI YI D YI W WW 


bnu Katsir Juz 21 349 


Pa A Al Si cie AAA) G | ka an, $ "Dan orang-orang yang berjihad 
untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada 
mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang- 
orang yang berbuat baik," yaitu orang-orang yang beramal dengan apa yang 
mereka ketahui, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka 
tentang apa yang belum mereka ketahui. 


Ahmad bin Abil Hawari berkata: "Hal itu aku ceritakan kepada Abu 
Sulaiman ad-Darani dan dia mengaguminya, lalu berkata: “Tidak patut bagi 
seseorang yang diberikan ilham kebaikan untuk mengamalkannya, hingga dia 
mendengarnya dari atsar. Jika dia mendengarnya dari atsar, maka amalkanlah 
dan memujilah kepada Allah, hingga diberi kesesuaian di dalam hatinya.” Dan 
firman-Nya, $ Jl ad Al ol,» "Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta 
orang-orang yang berbuat baik." Ibnu Abi Hatim berkata, asy-Sya'bi berkata, 
bahwa “Isa bin Maryam 2: berkata: 

CAS Ol OI Con II a Tea SI jani Ol Sa $i e) 
(IA ya dl 


"Ihsan itu adalah bahwa engkau berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk 
kepadamu. Dan ihsan bukanlah engkau berbuat baik kepada orang yang ber- 
buat baik kepadamu." Wallaahu a'lam. 


SA 


“Na Ra 


350 | Tafsir Ibnu Kal 


AR-RUUM 


( Bangsa Romawi ) 
Surat Makkiyyah 
Surat Ke-30 : 60 Ayat 


“Dengan menyebut Nama Allah Yang Mahapemurah lagi 
Mahapenyayang.” 


PA j A S >g 1>% , 5 a A A - 4 hg Pas 
Ag SA ang PN al G 5 Pai cad 2 ye) 
Asa A > a. A ee p 
KES o al A L 5 aE 6 Sun La Ae 


P 
D 


=r #. ». GC 
GA >r Z 2 ZA Ar If , A A A or pe 


PRN a 


à 
“ES A f A PA sAr pa” a p j 
ade Ya, LA ESANS aa 


Pasii Pasii 


Ma Ga KEK ale Aa 
P A / GPA 2 phr "FA, s? 
Bes AI oe Gsi 


Alif laam miim. (QS. 30:1) Bangsa Rumawi telah dikalahkan, (QS. 30:2) 
di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang, 


v AC 


nu Katsir Juz 21 351 


) 


30. AR RUUM 


(OS. 30:3) dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allah-lah urusan sebelum dan 
sesudah (mereka menang). Dan di hari (kemenangan bangsa Romawi) itu 
bergembiralah orang-orang yang beriman, (OS. 30:4) karena pertolongan 
Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Dia-lah Yang Maha- 
perkasa lagi Mahapenyayang. (OS. 30:5) (Sebagai) janji yang sebenar- 
benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janji-Nya, tetapi ke- 
banyakan manusia tidak mengetahui. (OS. 30:6) Mereka hanya mengetahui 
yang lahir (saja) dari kebidupan dunia, sedang mereka tentang (kehidupan) 
akhirat adalah lalai. (OS. 30:7) 


Ayat-ayat tersebut turun ketika Sabur, raja Persi mendapat kemenangan 
atas negeri Syam (Syria) dan beberapa negeri Jazirah yang berada di bawah 
kekuasaannya serta berbagai pelosok negeri Romawi. Maka Heraclius, raja 
Romawi terdesak sehingga dia berlindung ke Konstantinopel dan dikepung 
di sana selama masa yang cukup lama. Kemudian negeri itu kembali lagi kepada 
Heraclius, sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut. 


Imam Tana meriwayatkan dari Ibnu “Abbas #8, mengenai firman- 
Nya, $ » Ki PAREIS Fel .H $ “Alif laam miim. Bangsa Romawi telah di- 
kalahkan, di negeri yang terdekat,” dia mengatakan: “Dikalahkan dan menang.” 
Lebih lanjut dia mengatakan: “Orang-orang musyrik sangat menginginkan 
Persia mendapat kemenangan atas Romawi, karena mereka adalah penyembah 
berhala. Sedangkan orang-orang muslim menginginkan Romawi menang, atas 
Persia, karena mereka adalah Ahlul Kitab. Kemudian hal itu diceritakan kepada 
Abu Bakar, lalu Abu Bakar menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah #£, 
maka beliau pun bersabda: 


(( 0 Sr a) 
“Memang, mereka (Romawi) itu akan menang. 

Maka, Abu Bakar memberitahukan hal tersebut kepada mereka seraya 
berkata: “Buatlah antara kami dan dirimu batas waktu (kemenagan), jika kami 
menang, maka bagi kami ini dan itu, dan jika kalian yang menang, maka bagi 
kalian ini dan itu.” 

Demikianlah dibuatkan batas waktu lima tahun, tetapi mereka (bangsa 


Romawi) tidak kunjung menang. Maka Abu Bakar menceritakan hal itu ke- 
pada Rasulullah #£, lalu beliau bersabda: 


(( Ja — JB ol ji oa Ji Ga yi )) 


“Tidakkah kamu membuat waktunya di bawah sepuluh tahun?” -menurut 
pendapatku beliau mengatakan.demikian.” 


Sa'id bin Jubair mengatakan: “Al-bidh'u berarti angka di bawah sepuluh.” 


Da 


PATAT AF AAF AF AF WW WWW PAN a IP IP UPU AU UA UN 


352 | Tafsir Ibnu K. 


| 


LI SBS SS US SSS SSS ALL II DI DA D DD D D D D we“... 


Tidak lama kemudian Romawi mendapatkan kemenangan. Dan itulah 
firman-Nya: 
aa i sof? y- 2, D Ag o ET 0. £ a” aa P Mg SA 
a JB or PN ena at Jep ea IR A B AN SI Bui ab IP 
TA Ay TE oa pa Al ata A A Jana ah 
“Alif laam miim. Bangsa Rumawi telah dikalahkan, di negeri yang terdekat dan 
mereka sesudah dikalahkan itu akan menang, dalam beberapa tahun (lagi). Bagi 
Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). Dan di hari (kemenangan 
bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, karena pertolongan 


Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Dia-lah Yang Mahaperkasa 
lagi Mahapenyayang.” 


Demikianlah yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan an-Nasa-i secara 
keseluruhan. Dan at-Tirmidzi mengatakan: “Hadits tersebut hasan gharib, dan 
kami mengetahui hadits tersebut dari hadits Sufyan, dari Habib.” Dan juga 
diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Selain itu juga diriwayatkan oleh Jarir. 


Sufyan mengatakan: “Diberitahukan kepadaku bahwa mereka menang 
bertepatan dengan peristiwa Badar.” Sulaiman bin Mahran al-A'masy berkata 
dari Muslim, dari Masrug, dia bercerita, “Abdullah berkata: “Lima hal yang 
telah berlalu, asap, lizam, bathsyah, bulan, dan Romawi.” Demikian yang di- 
riwayatkan al-Bukhari dan Muslim. 


Berikut ini (kami) akan membicarakan kata-kata yang terdapat pada 
ayat-ayat mulia di atas. Firman-Nya, 4 «Jl « se -A $ “Alif laam miim. Bangsa 
Rumawi telah dikalahkan,” penafsiran huruf-huruf yang terpotong-potong itu 
telah disampaikan pada permulaan surat al-Baqarah. Adapun bangsa Romawi 
berasal dari silsilah keturunan al-“Ish bin Ishaq bin Ibrahim, putera-putera 
paman Bani Israil, yang mereka disebut juga Bani Ashfar. Mereka memeluk 
agama Yunani. Sedangkan bangsa Yunani berasal dari silsilah keturunan Yafits 
bin Nuh, putera-putera paman Turki. Mereka menyembah tujuh bintang 
yang beredar, yang disebut juga sebagai mutahayyirah. Dan mereka shalat 
menghadap ke kutub selatan. Mereka itulah orang-orang yang membangun 
Damaskus dan tempat ibadahnya, yang di dalamnya terdapat beberapa mihrab 
menghadap ke selatan. Bangsa Romawi tetap memeluk agama mereka sampai 
setelah kira-kira 300 tahun diutusnya al-Masih. Raja yang memimpin Syam 
dan al-Jazirah disebut Kaisar, dialah yang pertama kali masuk agama Nasrani, 
darı raja-raja Romawi Konstantin bin Kostas dan ibunya Maryam al-Ghanda- 
qaniyah. Wallaahu a'lam. 


Kemudian, bangsa Romawi kalah oleh bangsa Persia setelah beberapa 
tahun, yaitu sembilan tahun. Dalam percakapan bangsa Arab, kata al-bidh'u 
berarti antara tiga sampai sembilan. Demikian juga yang terdapat di dalam 
hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Jarir, dan lain-lainnya, dari 
Ibnu “Abbas, bahwa Rasulullah #£ berkata kepada Abu Bakar dalam munajat- 


TAI MS LS LS LS LS LS LS LS ALS La Ia Ia UI PIP IPU UU UU RU... 


nu Katsir Juz 21 


353 


AAA BSN 30. AR RUUM FL ZZA 


nya, $ f D HM $ “Alif laam miim. Bangsa Romawi telah dikalahkan,” “Bukan- 
kah engkau telah menetapkan, hai Abu Bakar, bahwa bidh'u itu antara tiga 
sampai sembilan?” Kemudian at-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan 
gharib dari sisi ini. 

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari “Abdullah bin “Amr, bahwa dia juga 
mengatakan hal tersebut. Wallaahu a'lam. 


Firman Allah Ta'ala, $ 3x 53, 3 pp Bagi Allah-lah urusan 
sebelum dan sesudah.” Yakni, sebelum kemenangan dan setelahnya., Kata qablu 
diberi harakat dhammah karena terputusnya mudhaf. $ 03 za kap $ 
“Dan pada hari (kemenangan bangsa Rumawi) itu bergembiralah orang-orang 
yang beriman.” Yakni, atas kemenangan bangsa Romawi, golongan Kaisar, 
yang menguasai ‘Syam’ (Syiria dan Yordan) terhadap bangsa Persia golongan 
Kisra, mereka itu adalah kaum Majusi. Dan kemenangan bangsa Romawi atas 
bangsa Persia itu terjadi bertepatan dengan waktu perang Badar, demikian 
menurut sekelompok besar ulama, seperti Ibnu “Abbas, ats-Tsauri, as-Suddi, 
dan lain-lain. Dan dalam hadits yang diriwayatkan at-Tirmidzi, Ibnu Jarir, 
Ibnu Abi Hatim, dan al-Bazzar, dari hadits al-A'masy, dari “Athiyyah, dari 
Abu Sa'id, dia bercerita: “Pada saat terjadi perang Badar, bangsa Romawi 
mendapatkan kemenangan atas bangsa Persia, dan hal itu sempat mengaget- 
kan orang-orang mukmin, sehingga mereka pun bergembira, maka Allah pun 
menurunkan ayat: | | KA | 
TA BAN ay E Sa a OI a An “Dan di hari 
(kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, 
karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Dia- 
lah yang Mahaperkasa lagi Mahapenyayang.” 


PAP AI GI MP LP A 


PAP MP AI AI AI A 


D AN A 


Sedangkan ulama lainnya mengatakan: “Kemenangan bangsa Romawi 
atas Persia itu terjadi pada tahun Hudaibiyyah. Demikian yang dikemukakan 
oleh “Ikrimah, az-Zuhri, Qatadah, dan lain-lain. Dan sebagian mereka meng- 
arahkan pendapat tersebut bahwa sang Kaisar telah bernadzar, jika Allah 
memenangkannya dengan Kisra, maka dia akan berjalan dari Hamash sampai 
Iliya, yaitu Baitul Maqdis sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, dan setelah 


itu terealisasi, maka dia pun memenuhi nadzarnya.” 


Setelah sampai di Baitul Magdis, dia tidak keluar darinya sehingga dia 
menjawab surat Rasulullah &£ yang dikirimkan melalui Dahiyah bin Khalifah. 
Kemudian Dahiyah menyampaikan kepada pembesar Bashra, lalu pembesar 
Bashra menyampaikannya kepada Kaisar. Setelah surat itu sampai kepadanya, 
ia pun menanyakan, siapakah dari bangsa Arab Hijaz yang berada di Syam 
(Palestina, Syiria dan Yordan)? Kemudian didatangkan kepadanya Abu Sufyan 
Sakhr bin Harb al-Umawi dalam satu rombongan pembesar Ouraisy, sedang 
mereka berada di Ghazzah. Kemudian mereka dihadapkan kepadanya dan 
duduk di hadapannya. Selanjutnya, sang Kaisar itu bertanya: “Siapakah di 


e A PLASA PAS EN N N 


354 


Tafsir Ibnu K 


SANA 323 Ag 30. AR RUUM SBPA 


antara kalian yang paling dekat nasabnya dengan orang ini yang mengaku 
dirinya sebagai Nabi?” Maka Abu Sufyan menjawab: “Aku.” Lalu Kaisar itu | 
berbicara kepada bawahannya dan mendudukkan mereka di belakang Abu 
Sufyan: “Sesungguhnya aku ingin menanyakan hal orang yang mengaku Nabi 
ini kepada orang ini. Jika dia berdusta, maka dustakanlah dia!” Maka Abu 
Sufyan mengatakan: “Demi Allah, seandainya mereka tidak it ii untuk 
berdusta, niscaya aku akan berdusta.” 


Selanjutnya, Heraclius menanyakan nasab dan sifatnya (Rasulullah 45), 
di antara yang ditanyakannya itu adalah, apakah dia itu suka meyalahi janji? 
Abu Sufyan berkata, maka kukatakan: “Tidak, selama kami bersama beliau, 
kami tidak pernah mengetahui beliau melakukan hal itu.” Yang dimaksudkan 
dengan hal itu adalah perdamaian yang terjadi antara Rasulullah #£ dengan 
orang-orang kafir dari kaum Quraisy pada tahun Hudaibiyyah untuk meng- 
hentikan peperangan di antara mereka selama sepuluh tahun. Lalu mereka 
menjadikan hal tersebut sebagai dalil yang menunjukkan kemenangan bangsa 
Romawi atas bangsa Persia pada tahun Hudaibiyyah. Dan Kaisar memenuhi 
nadzarnya setelah Hudaibiyyah berlangsung, wallaahu a'lam. Orang-orang 
yang berpegang pada pendapat pertama harus menjawab hal ini, karena pada 
waktu itu negerinya telah rusak dan berantakan, sehingga tidak memungkinkan 
memenuhi nadzarnya sampai ia memperbaiki apa yang harus diperbaiki dan 
mengembalikan negerinya. Kemudian setelah empat tahun kemenangannya, 
Kaisar memenuhi nadzarnya. Wallaahu a'lam. 


DIN RS RA D P D D TR D D D Wa DI D DI DD DD VU 


Masalah ini sangat mudah dan dekat, hanya saja ketika bangsa Persia 
menang atas bangsa Romawi, maka hal itu membuat sedih orang-orang mukmin. 
Dan ketika bangsa Romawi menang atas bangsa Persia, maka orang-orang 
mukmin pun bergembira, karena bangsa Romawi adalah Ahlul Kitab secara 
global, sehingga mereka lebih dekat dengan orang-orang mukmin daripada 
orang-orang Majusi. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala: 


sä | hap SA K ia ER | Ia rh 3 aa | dik aa 25 yan Kal oa i 


P aa aan ME aa HE S3 


“Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya 
terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang 
musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya 
dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: Sesungguhnya 
kami ini orang Nasrani.” Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka 
itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena 
sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Dan apabila mereka men- 
dengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata 
mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (al-Qur-an) yang telah 
mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri); seraya berkata: Ya Rabb kami, 


KAD IIS. 


PATAP LL LS LL LS LS LS LS LS In an II T T PU T O T N 


t Katsir Juz 21 


355 


w 
(Sz) 
N 


/ 


yyy yyy yyy yyy“ an na OD € 


kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi 
saksi (atas kebenaran al-Qur-an dan kenabian Muhammad #5.” (OS. Al-Maa- 
idah: 82-83). 


Dan di dalam surat ar- -Ruum 1 ini, Allah Ta'ala berfirman: 

CAN (aan al iai, Oga “3 pop “Dan pada hari 
(kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, 
karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Dialah 
Yang Mahaperkasa lagi Mahapenyayang.” Ibnu Abi Hatim menceritakan, Abu 
Zar ah memberitahu kami, Shafwan memberitahu kami, al-Walid memberitahu 
kami, Usaid al-Kilabi memberitahuku, dia bercerita, aku pernah mendengar 
al“Ala' bin Zubair al-Kilabi menceritakan tentang ayahnya, dia berkata: “Aku 
menyaksikan kemenangan bangsa Persia atas bangsa Romawi, kemudian aku 
menyaksikan kemenangan bangsa Romawi atas bangsa Persia, setelah itu 
aku menyaksikan kemenangan kaum muslimin atas bangsa Persia dan bangsa 
Romawi. Semuanya itu berlangsung selama lima belas tahun.” 


Firman Allah Ta'ala, 4 "— A, ? “Dan Dia Mahaperkasa,” dalam 
dukungan dan pemberian balas terhadap musuh-musuh-Nya, $ m>) $ “Maha- 
penyayang, "terhadap hamba-hamba-Nya yang beriman. Dan firman Allah 
Ta'ala, $ 32, M Lake Y AI 25 D “Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah. 
Allah tidak akan menyalahi j janji-Nya.” Yakni, apa yang Kami beritahukan ke- 
padamu ini, hai Muhammad, bahwa Aku akan memenangkan bangsa Romawi 
atas bangsa Persia. Dan janji Allah itu adalah hag dan pasti, sekaligus sebagai 
berita yang meyakinkan, yang Dia tidak akan menyalahinya. Sudah pasti 
janji itu akan terjadi, sebab Allah telah memberlakukan Sunnah-Nya, bahwa 
Dia akan memenangkan kelompok yang lebih dekat dengan kebenaran dari 
dua kelompok yang bertikai. Dan Dia telah menyediakan akhir yang baik 
baginya. $ 0, IK Y UI ST SU, $ “Tetapi kebanyakan manusia tidak me- 
ngetabui,” yakni, tidak mengetahui hukum Allah yang berlaku pada makhluk- 
Nya, dan perbuatan-Nya yang berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan. 

Firman Allah Ta'ala, 4 08 43331 BA GW GA Yak DAN 
“Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kebidupan dunia, sedang mereka 
tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai.” Maksudnya, kebanyakan manusia, 
mereka tidak memiliki pengetahuan kecuali tentang dunia dan pergulatan 
serta kesibukannya, juga segala yang ada di dalamnya, dan mereka cukup 
cerdas untuk mencapai dan menggeluti berbagai kesibukannya, tetapi mereka 
lalai terhadap urusan agama dan berbagai hal yang bermanfaat bagi mereka 
di alam akhirat, seakan-akan seseorang dari mereka lalai, tidak berakal dan 
tidak pula memiliki pemikiran. Al-Hasan al-Bashri mengatakan: “Demi Allah, 
seseorang dari mereka akan berhasil menggapai dunia, di mana dia bisa mem- 
balikkan dirham di atas kukunya, lalu dia memberitahu Anda dengan beratnya, 
tetapi dia tidak baik dalam mengerjakan shalat.” 


Tafsir Ibnu 


Mengenai firman Allah Ta' ala: 

g obl SNI An ME GA AB OK “Mereka hanya mengetahui 
yang lahir (Saja) dari kehidupan D sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat 
adalah lalai,” Ibnu “Abbas mengatakan: “Yakni, orang-orang kafir mengetahui 


cara membangun dunia, tetapi mengenai urusan agama, mereka benar-benar 


bodoh.” 


” A r 


NAE A E EEE nn 


AAA a. ta 


AL 454 3 IN Pa Pa A A o mgg del Z 

LEI i SEGAN A Sana DAA 
A EA a Aa A L A KAT yA Ea 
TART ae i ya ® Sa aa PN 


LX. z 2 Z J ” FAA 
DI Gius SIE Ga ntu Aj 
Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? 
Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua- 
nya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. 
Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan 
pertemuan dengan Rabbnya. (OS. 30:8) Dan apakah mereka tidak meng- 
adakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat 
(yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah 
lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta 
memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. 
Dan telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka dengan membawa 
bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zhalim kepada 
mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zhalim kepada diri sendiri. 
(OS. 30:9) Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan 
adalah (adzab) yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat 
Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya. (OS. 30:10) 


PAAP LA LK LKS KS LKS AS AS AI an Sa Sa, IUI UPU TU» T» “2 “2 “2 Tt» "' 
u Katsir Juz 21 


Da A ws ss AT AFA AF APAA AF AT AZ au ut ut O ut au uu Mu D D YI YI D D D D YO D 


TAG 


357 


D AP AD A 


IUI DI PAP AI AD GI AD AI AI AI AGI AGI A Gi A 


In, IN TU 


PTT TR D a DN D A TN A A TU 


U 
vi 
as) 


Allah Ta'ala berfirman seraya memperingatkan untuk senantiasa me- 
mikirkan makhluk ciptaan-Nya yang menunjukkan keberadaan-Nya dan 
keesaan-Nya dalam menciptakannya, dan bahwasanya tidak ada Ilah (yang 
hag) selam Dia, dan tidak ada Rabb kecuali hanya Dia. Dia berfirman: 
$ a “AN KE ‘J > “Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang 
(kejadian) diri mereka?” Yang dimaksudkan dengannya adalah pengamatan, 
perenungan, dan memperhatikan ciptaan Allah, baik yang ada di alam atas 
maupun di alam bawah serta berbagai macam makhluk yang mempunyai 
jenis berbeda-beda yang terdapat di antara keduanya (atas dan bawah), sehingga 
mereka mengetahui bahwa semuanya itu tidak diciptakan tanpa guna dan sia- 
sia, tetapi semuanya itu diciptakan dengan tujuan tertentu, dan telah diberikan 
batasan waktu tertentu, yaitu hari Kiamat. Oleh karena itu, Allah Ta'ala ber- 
firman, $ 6, As Hu CU AA YAN Ol, L 9 “Dan sesungguhnya kebanyakan di 
antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.” Kemudian, 
Allah mengingatkan mereka mengenai kebenaran apa yang telah dibawa oleh 
para Rasul-Nya yang telah didukung oleh berbagai mukjizat dan dalil-dalil 
yang jelas berupa pembinasaan orang-orang yang mendustakan mereka serta 
penyelamatan ep Yap yang membenarkan mereka. Dia berfirman: 
BPN HA ya ; JI? “Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di 
muka bumi.” Yakni, dengan pemahaman, akal pikiran, dan pandangan mereka, 
serta pendengaran terhadap berita-berita tentang peristiwa yang terjadi di 
masa lalu. Oleh karena itu, Dia berfirman: 
bp al AIRI 3 3 DAN Or A S Ea $ “Dan memperhatikan bagai- 
mana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka. Orang-orang itu 
adalah lebih kuat dari mereka (sendiri). ” Maksudnya, umat-umat yang telah lalu 
pada kurun waktu yang terdahulu, wahai umat yang diutus Muhammad #£ 
kepada kalian, mereka merupakan umat yang lebih kuat dari kalian, dan 
mempunyai harta dan anak-anak yang lebih banyak, Sedangkan kalian diberi- 
kan sepersepuluh dari apa yang diberikan kepada mereka. Dan mereka tinggal 
di dunia dengan penuh kekuatan yang kalian tidak mencapainya. Mereka 
memakmurkan daerahnya dengan bangunan-bangunan yang tinggi/ kokoh 
yang lebih banyak dari kalian, dan pengembangan negeri mereka lebih banyak/ 
pesat dari pengembangan negeri kalian. 


Dalam keadaan seperti ini, ketika datang para Rasul dengan membawa 
keterangan dan penjelasan, mereka bangga dengan apa yang mereka miliki, 
Sebab itulah Allah membinasakan mereka karena dosa mereka. Mereka tidak 
memiliki satu pelindung pun dari adzab Allah Ta'ala, serta tidak ada penghalang 
antara harta kekayaan dan anak-anak mereka dengan siksa Allah. Dan tidak 
ada sesuatu pun yang bisa melindungi mereka meski hanya sebesar biji sawi. 
Dan Allah tidak akan berbuat zhalim atas adzab dan siksaan yang telah Dia 
timpakan kepada mereka, 4 © lbs 2 (AS SI, $ “Akan tetapi merekalah 
yang berlaku zhalim kepada diri sendiri.” Yakni, kezhaliman itu berasal dari 
diri mereka sendiri, di mana mereka mendustakan ayat-ayat Allah serta meng- 
hinakannya. Dan hal itu disebabkan oleh dosa-dosa mereka di masa lalu serta 


W P AP AP LI SSK SK SK SI SKI KI Yan Ya, Mn, Va La EU V3, Ta V2 2 
Tafsir Ibnu 1 


30. AR RUUM ICI 3 CIS 


pendustaan mereka yang mereka kemukakan. Oleh karena itu, Allah Ta'ala 
berfirman, 4 0422205 G PEG Al SW pis of el padi Si S6 OLS SP 
“Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah (adzab) yang 
lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu 
memperolok-oloknya.” Sebagaimana yang Dia firmankan berikut ini: 

KN RAD a ag dl ul jap SUS aa Gala AS Ai, p “Dan (begitu 
spula) Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum 
pernah beriman kepadanya (al-Qur-an) pada permulaannya, dan Kami biarkan 
mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat.” (QS. Al-An'aam: 110). 
Dan seperti yang difirmankan-Nya, $ —e# 35 di #1111 Us $ “Maka tatkala 
mereka berpaling (dari kebenaran), Allah memalingkan hati mereka.” (OS. Ash- 
Shaff: 5). 


Berdasarkan hal tersebut, kata (s',—Jl) itu manshub (berharakat fat- 
hah) dalam kedudukannya sebagai maf'ul (obyek) bagi kata ( PC). Ada juga 
yang berpendapat, $ cf adl | SC Sui 136 OLS SP “Kemudian, akibat orang- 
orang yang mengerjakan kejahatan adalah (adzab) yang lebih buruk,” berarti, 
(adzab yang lebih buruk adalah) akibat terakhir yang menimpa mereka, karena 
mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka mengolok-oloknya. Dan 
berdasarkan hal tersebut, kata («s!,!) berposisi manshub dengan kedudukan 
khabar kaana. Demikian arahan Ibnu Jarir dan dinukil dari Ibnu “Abbas dan 
Oatadah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dari keduanya (Ibnu “Abbas 
dan Qatadah), dari adh-Dhahhak bin Muzahim, dan ialah yang tampak jelas. 


Wallaahu a'lam. 


Hal itu didasarkan pada firman-Nya, $ Ù M s G S $ “Dan mereka 
selalu memperolok-oloknya.” | | 


On TN TR D TN NT D 2» 2 TR A TR D “2 D 2“ 


Wawa LC KIA 


MAAN S ALË KAA NA LM mn MAA 
OB er Syaa PA l5 ANI 


ba moy A 7 9 A 2 
ST e A >? P E E A a 1 A >$ A oA Ar 4 
Inn pena BS A2 TA 2 | 


21X oo PX AL Ty 7 EA nang p 


Ņ 
Na 
$ 
y N 
À 
AN 
Ha 
A 
\ 
CAN 
te 
N 
rt 
» Ar . 
WAN & Ya 
Í EN 
NN 
PAN 
t N 
P AD AD AD AD AD KK SK SKI SI KAK SI LK 


TAS MS LS LL LS LS LS LS LS AI Ka Can Ya, III UU “2 2 PU UA RU 


359 


mu Katsir Juz 21 


| 
\ 


360 


Allah menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan 
(menghidupkan)nya kembali; kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembali- 
kan. (OS. 30:11) Dan pada hari terjadinya Kiamat, orang-orang yang ber- 
dosa terdiam berputus asa. (OS. 30:12) Dan sekali-kali tidak ada pemberi 
syafa'at bagi mereka dari berhala-berhala mereka dan adalah mereka meng- 
ingkari berhala mereka itu. (OS. 30:13) Dan pada hari terjadinya Kiamat, 
di hari itu mereka (manusia) bergolong-golongan. (OS. 30:14) Adapun orang- 
orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih, maka mereka di dalam 
taman (Surga) bergembira. (OS. 30:15) Adapun orang-orang yang kafir dan 
mendustakan ayat-ayat Kami (al-Qur-an) serta (mendustakan) menemui hari 
akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan (Neraka). (OS. 30:16) 


Allah #£ berfirman, $ áx 5 Jeli as 3 è “Allah menciptakan (manusia) 
dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali,” yaitu 
sebagaimana Dia Mahakuasa menciptakan manusia dari permulaan, maka 
Dia-pun Mahakuasa mengembalikannya kembali. 4 5, Ji 59 “Kemudian 
kepada-Nya-lah kamu dikembalikan,” yaitu pada hari Kiamat, di mana setiap 
pelaku akan dibalas sesuai dengan amalnya. Kemudian Dia berfirman: 
Sop MN 5 Sy > “Dan pada hari terjadinya Kiamat, orang-orang yang 
berdosa terdiam berputus asa.” Ibnu “Abbas berkata: “Orang-orang yang berdosa 
berputus asa.” Mujahid berkata: “Orang-orang yang berdosa menjadi hina.” 
Sedangkan dalam satu riwayat: “Orang-orang yang berdosa bersedih.” 


SES A3 KP “Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafa'at 

bagi mereka dari berhala-berhala mereka,” yaitu ilah-ilah yang mereka sembah 
selain Allah tidak akan memberikan syafa'at, mereka ditolak dan dikhianati, 
sedang keadaan sangat butuh kepada mereka. Kemudian Allah Ta'ala ber- 
firman, $ 5 FE IS BEE F4 $ “Dan pada hari terjadinya Kiamat, di hari itu 
mereka (manusia) bergolong-golongan.” Qatadah berkata: “Demi Allah, itulah 
golongan yang tidak ada pertemuan setelah hari Kiamat. Yaitu, jika satu 
kelompok sudah diangkat ke derajat yang tinggi dan satu golongan yang lain 
telah dijerumuskan ke derajat yang paling rendah, maka itulah masa akhir di 
antara keduanya. Untuk itu, Allah Ta'ala berfirman: 
Si SB MAS LL Uli CG 9 “Adapun orang-orang yang beriman 
dan mengerjakan amal shalih, maka mereka di dalam taman (Surga) bergembira.” 
Mujahid dan Qatadah berkata: “Mereka mendapatkan kenikmatan.” Sedangkan 
Yahya bin Abi Katsir berkata: “Yaitu mendengarkan senandung lagu.” 


GA DP PAT 


AE AN 


/ A 
29 


Ps SSS www n us ut ut Mu T T 


Tafsir Ibnu H 


AI A MP MP A 


BEG ER A Aa Ia Cal a i 
D 


Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan 
waktu kamu berada di waktu Shubuh, (OS. 30:17) dan bagi-Nya-lah segala 
puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan 
di waktu kamu berada di waktu Zhubur. (OS. 30:18) Dia mengeluarkan 
yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup 
dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan 


dikeluarkan (dari kubur). (OS. 30:19) 


Ini merupakan tasbih (pensucian) dari Allah Ta'ala terhadap diri-Nya 
yang suci serta menjadi petunjuk bagi hamba-hamba-Nya untuk mensucikan 
dan memuji-Nya pada waktu silih berganti yang menunjukkan kesempurnaan 
kekuasaan-Nya dan keagungan kerajaan-Nya. Yaitu, di waktu sore saat datang- 
nya malam dengan kegelapannya serta ketika pagi saat cerahnya siang dengan 
cahayanya. Kemudian, Dia menyelingnya dengan puji-pujian-Nya, sesuatu 
yang sesuai dengan penyucian | adalah puji-pujian. Maka Allah Ta'ala berfirman, 
AN BK 1, $ “Dan bagi-Nya-lah segala puji di langit dan di 
bumi,” Dia Mahaterpuji atas apa yang Dia ciptakan di langit dan di bumi. 
Kemudian, Allah Ta'ala berfirman, $ 04? is; Sis, $ “Dan di waktu kamu 
berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu Zhuhur.” Maka 
pada waktu Isya adalah saat gelapnya malam dan jelasnya (Zhuhur) adalah 
kuatnya cahaya. Mahasuci Rabb Pencipta malam dan siang, Pembelah pagi 
dan Pencipta malam yang menjadi saat istirahat, sebagaimana Allah Ta'ala 
berfirman, $ JI KI, AISI JI, $ “Demi malam apabila menutupi (cahaya 
siang) dan siang apabila terang benderang.” Sedangkan ayat-ayat dalam masalah 
ini cukup banyak. 


Imam Ahmad meriwayatkan dari Sahl bin Mw'adz bin Anas al-Juhani, 
dari ayahnya, bahwa Rasulullah 8&£ bersabda: “Maukah kalian aku beritahu- 
kan, mengapa Allah menamakan Ibrahim sebagai Khalil-Nya yang selalu 
menyempurnakan janji? Dikarenakan setiap pagi dan petang dia berdo'a: 


Aor oA " 


Fair DN game! — Ie Ap Opera pef DA IR? ad Oa 

| Spg KP) Has 
“Mahasuci Allah, di waktu kalian berada di petang hari dan waktu kalian 
berada di waktu Shubuh. Bagi-Nya segala puji di langit dan di bumi dan di 


waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu 
Zhuhur.” 


ss waw La Lan, Sani ana ut ut 3 DD DD D DI DI YI D T Sae 


Jo 


» A3 A3 MS AMS MS AMS AS AMS AS AI AK en an Ia aU A2 UU. 


1 Katsir juz 21 361 


Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya 
Rasulullah 4 bersabda: “Barangsiapa yang di waktu sore berdo'a: Maka ber- 
tasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu 
berada di waktu Shubuh, dan bagi-Nya-lah segala puji di langit dan di bumi 
dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di 
waktu Zhuhur -beliau membaca ayat itu secara sempurna-, niscaya dia akan 
mendapatkan apa yang luput darinya pada hari itu. Dan barangsiapa yang 
mengucapkannya di waktu sore, niscaya dia akan mendapatkan apa yang luput 
darinya pada malam harinya.” Isnadnya jayyid* dan aa oleh Abu 
Dawud dalam Sunannya. 


Firman Allah Ta'ala, 4 AA sya Gl T s eai aya pa Ta , è “Dia 
mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari 
yang hidup,” yakni situasi yang kami alami saat ini adalah dalam kekuasaan- 
Nya yang menciptakan segala sesuatu silih berganti. Ayat-ayat yang berurutan 
dan mulia dalam jajaran ini mengandung penyebutan tentang ciptaan-Nya 
yang berupa sesuatu dengan lawannya (yang hidup dan yang mati) untuk 
menunjukkan kesempurnaan kekuasaan-Nya. Di antaranya ialah mengeluarkan 
tumbuh-tumbuhan dari biji dan mengeluarkan biji dari tumbuh-tumbuhan, 
mengeluarkan telur dari ayam dan mengeluarkan ayam dari telur, mengeluar- 
kan manusia dari air mani dan mengeluarkan air manı darı manusia, mengeluar- 
kan orang mukmin dari orang kafir dan mengeluarkan orang kafir dari orang 
mukmin. Dan firman Allah Ta'ala, $ ip In y Ni Pa 3% Dan menghidupkan 
bumi sesudah matinya, seperti firman-Nya: | 
Ka SI Pre ea HI St SAI Can Neta AA Ja sah Aa? 
“Dan Dia-lah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum 
kedatangan rahmat-Nya (hujan), hingga apabila angin itu telah membawa awan 
mendung, -sampai ayat- mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. (QS. Al- 
A'raaf: 57). Untuk itu, di dalam ayat ini Dia berfirman, $ ò PARA 
“Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur).” 


E AA ea 44 (2 p CT -4 
EE Len an D w PA PRA 74 A » A 
o nur PU a r” E 


P% Hara AA 


Pa si pa 
Bi 7 


? Dalam Nuskhah Makkiyyah; dha'if. 


DP A3 ATAP AIAT MS IS SAS LI LI “Ia “an In an “Io “Io “aa 


Tafsir Ibnu 


Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakanmu dari 
tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. 
(QS. 30:20) Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia mencipta- 
kan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (OS. 30:21) 


Allah Ta'ala berfirman, $ sti; 2, $ “Dan di antara tanda-tanda Ke- 
kuasaan-Nya,” yang menunjukkan keagungan-Nya dan kempumaan kekuasaan- 
Nya ialah, Dia menciptakan bapak kalian, Adam dari tanah, $ 04,25 Ya Sid 
“Kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.” Asal 
kalian adalah dari tanah, kemudian dari air yang hina, lalu dibentuk menjadi 
segumpal darah, kemudian segumpal daging, lalu menjadi tulang-tulang yang 
berbentuk manusia, kemudian Allah membalut tulang-tulang itu dengan daging 
dan meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Lalu dia dapat mendengar dan melihat. 
Kemudian, dia keluar dari perut ibunya sebagai anak kecil yang lemah kekuatan 
dan daya geraknya. Kemudian, semakin panjang umurnya, maka semakin 
sempurna pula kekuatan dan daya geraknya, hingga menjadi seperti kondisi 
sekarang ini, mampu membangun kota-kota dan benteng-benteng pertahanan, 
melakukan perjalanan di berbagai pelosok bumi, mengarungi samudera, me- 
ngelilingi berbagai benua dan menghimpun berbagai harta. Dia pun memiliki 
pemikiran, pendalaman, kejelian, pendapat, ilmu dan wawasan tentang perkara- 
perkara dunia dan akhirat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Maha- 
suci Rabb Yang memberikan kekuasaan kepada mereka, memperjalankan, 
mengatur dan mendistribusikan mereka dalam berbagai jenis kehidupan dan 
usaha serta terjadinya berbagai tingkatan di kalangan mereka dalam bidang 
ilmu, pemikiran, kebaikan dan keburukan, kekayaan dan kemiskinan serta 
kebahagiaan dan kecelakaan. Untuk itu, Dia berfirman: 

Kuya a Na EP SAP » Sia a Ku BA cas “Dan diantara tanda-tanda 
kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakanmu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu 
(menjadi) manusia yang berkembang biak.” 


IT NT TN NT TN TN TN TNT D D D) D WD . 


Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa, bahwa Rasulullah %5 
bersabda: 


pe a 


K HE eT Fi eta oI a a gai Ka a asi Ge Ai 3) )) 
MEI Cab SAI, MIS Gong Say PPNI DAN aa er Gan 
(3 yng OP, 


“Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dari satu genggaman yang 
digenggam-Nya dari seluruh bumi. Lalu, datanglah anak-anak Adam sesuai 


opo 


MA ALL AAL AL ALA ALE SAS AL “In IUD 2 PU PU PU 2 “2 “2 & 


nu Katsir Juz 21 363 


Nut TU 


364 


wW AP AW gi 


dengan bumi, ada yang putih, merah, hitam dan pada yang di antara yang 
demikian. Ada pula yang jahat, baik, senang dan yang berduka serta ada yang 
di antara yang demikian.” 


Hadits riwayat Abu Dawud dan at-Tirmidzi, dari beberapa jalan, dari 
“Auf al-A'raby. At-Tirmidzi berkata: “Hadits ini hasan shahih.” 


Firman Allah Ta'ala, 4 Ws jf Ka aa KA) Je of atie LA, $ “Dan di 
antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri 
dari jenismu sendiri.” Yaitu, Dia menciptakan untuk kalian wanita-wanita 
yang akan menjadi isteri kalian dari jenis kalian sendiri. $ Gi SÍ $ “Supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya," ’ sebagaimana Allah Ta'ala 
berfirman, 4 Gj SI L5) gi pa P PERY a Si sil Ya $ “Dia-lah 
Yang menciptakanmu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan 
isterinya, agar dia merasa senang kepadanya.” (OS. Al-A'raaf: 189). Yaitu, Hawa 
yang diciptakan Allah dari tulang rusuk bagian kiri Adam. Seandainya Allah 
W menjadikan seluruh anak Adam laki-laki dan menjadikan wanita dari jenis 
yang lainnya, seperti dari bangsa jin atau jenis hewan, niscaya perasaan kasih 
sayang di antara mereka dan di antara berbagai pasangan tidak akan tercapai, 
bahkan akan terjadi suatu ketidaksenangan seandainya pasangan-pasangan 
itu berbeda jenis. Kemudian, di antara rahmat-Nya kepada manusia adalah 
menjadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis-jenis mereka sendiri serta 
menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Di mana seorang 
laki-laki mengikat seorang wanita adakalanya dikarenakan rasa cinta atau rasa 
kasih sayang dengan lahirnya seorang anak, saling membutuhkan nafkah dan 
kasih sayang di antara keduanya. 


bo as sa SY a a OP “Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” 


Pera 


» t P! 


AS SN, NG Sa aka Sa äs 
EORR A ag Q RAIE TEA IP 
PAIE RATED E o S3 AGYA 


AA 


AS 2 


SI Sa 


Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, menciptakan langit dan 
bumi dan berlain-lainan(nya) bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya 


PAP ATAF LAS LKS AF AS ASASI NAIR C T DN D D II DD UT 


Tafsir Ibnu Ka 


30. AR RUUM 


pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang 
yang mengetahui. (QS. 30:22) Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya 
ialah, tidurmu di waktu malam dan siang bari dan usahamu mencari sebagian 
dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ter- 
dapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. (OS. 30:23) 


Allah Ta'ala berfirman, $ si: “a, $ “Dan di antara tanda-tanda ke- 
kuasaan-Nya,” yang menunjukkan kekuasaan-Nya yang agung: 
$ PI SI IP “Talab menciptakan langit dan bumi,” yaitu penciptaan 
langit dengan ketinggiannya, keluasan hamparan atapnya, keindahan bintang- 
bintangnya yang tetap dan yang beredar serta penciptaan bumi dengan ke- 
endahan dan ketebalannya serta kandungan-kandungannya yang berbentuk 
gunung, oase, laut, padang pasir, hewan dan pohon-pohon. Dan firman Allah 
38, & Seal Se, $ “Dan berlain-lainanfnya) lisan-lisanmu,” yaitu bahasa- 
bahasa kalian. Ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Tartar, ada yang 
berbahasa Rum, ada yang berbahasa Perancis, ada yang berbahasa Barbar, 
ada yang berbahasa Habsyi, ada yang berbahasa Hindi, ada yang berbahasa 
“Ajam, ada yang berbahasa Armenia, ada yang berbahasa Kurdi dan bahasa- 
bahasa lain, di mana tidak ada yang mengajarkannya kecuali Allah & dan 
berbagai warna kulit manusia yang berbeda. Seluruh penduduk bumi bahkan 
penduduk dunia sejak diciptakan-Nya Adam hingga hari Kiamat, semuanya 
memiliki dua mata, dua alis, hidung, dua buah pelipis, satu mulut dan dua 
pipi serta satu dengan yang lainnya tidak memiliki kesamaan, bahkan dibeda- 
kan dengan jalannya, sikapnya atau pembicaraannya, baik nyata maupun 
tersembunyi yang hanya dapat terlihat jika melalui perenungan. Dan setiap 
wajah di antara mereka memiliki bentuk dan susunan pada dirinya sendiri 
yang tidak sama dengan yang lainnya. Seandainya mereka seluruhnya memiliki 
kesamaan dalam ketampanan atau kejelekan, niscaya dibutuhkan orang yang 
membedakan setiap salah satu di antara mereka dengan yang lainnya. 


Haa o SSES AN JA SAE MA Lag KA ATU aa 


“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, 
tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari 
karunia-Nya.” Yaitu, di antara bukti-bukti kekuasaan-Nya adalah, Allah jadikan 
sifat tidur di waktu malam dan di waktu siang yang dengannya dapat mencapat 
istirahat dan ketenangan, serta menghilangkan rasa lemah dan lelah. Serta 
menjadikan untuk kalian upaya bertebaran, mencari nafkah dan melakukan 
perjalanan | di waktu Siang. Dan semua ini adalah lawan dari tidur. 

É O kang e do us SU Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.” Yaitu perhatian. 


WAAT APAT AF AO AFAFA LELE Nu C at na TN DD) DD uu 


Ibnu Katsir Juz 21 


PaP AS A3 AS MS AS AS AS AS AM MS AS AS AS AMS AS ALI Ka Ia Ia aa aa C2 LI LI 2 D D D DD D D D D Ba Ba 


2 4 


365 


Nan Ra DN 


Z Ie, SA >s” £ sA n 5 j 
AWAWGAI Jk Hen BASA ep ae yag 
pr” | Sa 


í SI aa aa R e T 
- ut >% E EA . 
933 A Si KAM AS IA ag OR 


AN 


P 


ash a PP s ÉC DPL 


A dan 
G FEPER W jet 


Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia memperlihatkan kepadamu 
kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan 
air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah mati- 
nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda- 
tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. (QS. 30:24) Dan di antara 
tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradah- 
Nya. Kemudian apabila Dia memanggilmu sekali panggil dari bumi, seketika 
itu (juga) kamu ke luar (dari kubur). (OS. 30:25) 


Allah Ta'ala berfirman, 4 sis 54) s> “Dan di antara tanda-tanda,” yang 
menunjukkan keagungan-Nya, 4 W5 85 aA Su 29 “Dia memperlihatkan 
kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan,” yaitu terkadang 
mereka takut dengan kejadian-kejadian sesudahnya berupa hujan deras dan 
kilat yang menggelegar. Dan terkadang pula mereka berharap akan sinarnya 
serta cukupnya hujan yang dibutuhkan yan datang kemudian. Untuk itu 
Allah Ta'ala berfirman, 4 Sy 54 (SS U LAN a Jp, $ “Dan Dia 
me-nurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu 
sesudah matinya,” yaitu, setelah sebelumnya gersang tanpa tumbuh-tumbuhan 
dan tanpa sesuatu pun. Maka ketika air datang: 

g Tn Kon Ep Ad “Hiduplah bumi itu dan suburlah dan me- 
numbubkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.” (QS. Al-Hajj: 5). 


Dalam masalah itu terdapat pelajaran dan bukti-bukti yang nyata 
tentang hari kembali dan terjadinya Kiamat. Untuk itu, Dia berfirman: 
$ opin e Ho us 3 Li > “Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.” Kemudian 
Allah Ta'ala berfirman, 4 »:L PEN a e pis 5 of ate ta $ “Dan di antara 
tanda-tanda kekuasaan-Nya talah, tak tapa langit dan bumi dengan iradah- 
Nya,” seperti firman-Nya, 4 Y55 ol PN AI BSI DM op “Sesungguhnya 
Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap.” (OS. Faathir: 41). Yaitu, 
tegak dan kokoh dengan perintah dan pengaturan-Nya. Kemudian, ketika 
hari Kiamat tiba, bumi akan digantikan dengan bumi dan langit yang lain. 


32.2 


P EP AP LS AF SAS AS AS AS AS AS Lia “an “In “Ia D DD DD TV 


366 Tafsir Ibnu Kz 


Serta keluarlah orang-orang yang mati dari kubur-kubur mereka dalam keadaan 
hidup dengan perintah Allah 88 dan seruan-Nya kepada mereka. Untuk itu 
Dia berfirman, $ 0 #5 Ne BL a Š ts» ij ye 8 “Kemudian, apabila 
Dia memanggilmu sekali panggil dari bumi, seketika itu (juga) kamu keluar (dari 
kubur),” yaitu dari (dalam) bumi. 


Ar LI sA LRA ka k 20, KAA A rar 
SAN yag LO PERAK DA EG EN A 
. KN | eka MAT 22 P A25 LK AA CA 17 | IDOA Aar 
3 NI Je Ag Ale ga R9 Pama 3 GI lg AD 


»£ 


DLS PA 


Dan kepunyaan-Nya-lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Semuanya 
hanya tunduk kepada-Nya. (OS. 30:26) Dan Dia-lah yang menciptakan 
(manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (mengbidupkan)nya 
kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya. 
Dan bagi-Nya-lah sifat yang Mabatinggi di langit dan di bumi, dan Dia- 
lah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (OS. 30:27) | 


Allah Ta'ala berfirman, $ PNG SA 8 o 5,9 “Dan kepunyaan- 
Nya-lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi,” yaitu, milik dan abdi-Nya. 
$ SG i JS > Semuanya hanya tunduk kepada-Nya,” yaitu, tunduk dan khusyu? 
dalam keadaan suka maupun terpaksa. 


Di dalam hadits Diraj, dari Abul Dn dari Abu Sa'id secara marfu: 
(( ib k oy ai a SU oT: ANE PP) 


“Setiap huruf di dalam al-Qur-an yang disebutkan tentang qunut di dalamnya, 
maka artinya adalah taat,” 


Dan firman-Nya, $ NY Sal As A 5 Pai Gas sill “A, > “Dan Dia- 
lah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan 
(menghidupkan )nya kembali, dan menghidupkannya kembali itu adalah lebih 
mudah bagi-Nya,” Ibnu Abi Thalhah berkata dari Ibnu “Abbas: “Yaitu, lebih 
ringan bagi-Nya.” Sedangkan Mujahid berkata: “Mengulangnya lebih mudah 
bagi Allah daripada memulainya.” “Sedangkan memulainya sendiri begitu 
mudah bagi-Nya,” demikian yang dikatakan oleh ‘Ikrimah dan lain-lain. Al- 
Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah &5 , bahwa Rasulullah #&£ bersabda: 


ss maw saw saw AZAS ATAI A C n ana Sa us DD) D) II DI DD WD VU 


w Katsir Juz 21 


D A 


D Jo 


367 


ANN 30. AR RUUM 


3 BI ah Nok A a Ja) 
oe E Dab ah JA Ge AU US ee sej S3 i is GG 


Jy a a eiii daal ASI fy ay AN TAS UB eG aa UT, cal 

(CE AS SE y Up 
“Allah Ta'ala berfirman: ‘Anak Adam mendustakan-Ku, padahal Aku tidak 
demikian. Dia mencerca-Ku, padahal Aku tidak demikian. Adapun kedustaan- 
nya tentang-Ku, yaitu perkataannya; ‘Allah tidak akan menghidupkanku 
kembali sebagaimana Dia memulainya.’ Padahal awal penciptaan tidak lebih 
mudah bagi-Ku daripada mengulangnya. Sedangkan cercaannya kepada-Ku 
adalah perkataannya; ‘Allah mempunyai anak, padahal Aku Mahaesa tempat 


bergantung yang tidak beranak dan tidak diperanakkan serta tidak ada seorang 
pun yang setara dengan-Nya.” 


BID I I oo IS IS EIS S 


Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini sendiri dan diriwayatkan sendiri 
pula oleh Imam Ahmad. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan kedua- 
duanya (dalam menciptakan pertamakali dan dalam mengulanginya) dilihat 
dari sudut kekuasaan Allah 4 adalah sama saja. Sedangkan al-‘Aufi berkata 
dari Ibnu ‘Abbas, semuanya amat mudah bagi-Nya, demikian yang dikatakan 
oleh ar-Rabi' bin Khaitsam dan Ibnu Jarir cenderung kepada pendapat itu, 
serta menyebutkan beberapa pendukung yang banyak sekali. Dia berkata: 
“Boleh jadi dhamir dalam firman-Nya, $ als ui ja, > “Dan menghidupkan- 
nya kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya,” kembali kepada penciptaan. 


Hal itu berarti menghidupkannya kembali lebih mudah daripada pen- 
ciptaan. 

Dan firman-Nya, $ Pe T JS Ka i, $ “Dan bagi-Nya-lah 
sifat yang Mahatinggi di langit dan di bumi,” “Ali bin Abi Thalhah berkata dari 
Ibnu “Abbas, seperti firman-Nya,  :.—5 4 ats d > “Tidak ada yang serupa 
dengan-Nya,” Qatadah berkata bahwa tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi 
secara benar) kecuali Dia dan tidak ada Rabb selain-Nya. Ibnu Jarir mengatakan 
seperti itu. Sebagian ahli tafsir ketika menyebut ayat ini menyenandungkan 
sya'ir kepada sebagian ahli ma'rifah: 


maa Spa ay sio IE AR a n) 
AeH AAE a Ss 
aan ai Fr den pi ai SAt JIS 


PATATA AZAT AF AAF ATAP AZAZ A Sa Ia II “Io TI Ia G 


368 Tafsir Ibnu 


— Jika kolam yang jernih tenang airnya, 
Dan tidak ada angin yang menggoyangnya, | 
niscaya langit di dalamnya dapat terlihat tanpa ragu. 
Demikian pula matahari dan bintang-bintang jelas nyata. 
Demikianlah hati orang-orang yang sampai pada tajalli, 
dengan kebersihannya dapat melihat Allah Yang Mahaagung. 


Dia-lah Mahaperkasa yang tidak dapat dikalahkan dan ditandingi. Se- 
sungguhnya Dia mengalahkan dan memaksa segala sesuatu dengan kekuasaan 
dan kerajaan-Nya Yang Mahabijaksana dalam perkataan dan perbuatan-Nya, 
baik secara syar'i maupun secara gadari. 


Dari Malik dalam Tafsirnya yang diriwayatkan dari Muhammad bin 
al-Munkadir tentang firman Allah Ta'ala, 4 EV JJ i, $ “Dan bagi-Nya-lah 
sifat yang Mahatinggi,” ia berkata bahwa tidak ada Ilah (yang haq) kecuali Allah. 


AN 2 aa 53 Pn >» £ nu EEA 
»X (Na > 


D A = PH sa a G = 


KÁ PE 


FSA C e Jai Sui Ab e 


£ A Paai 


Dia membuat perumpamaan untukmu dari dirimu sendiri. Apakah ada di 
antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu 
dalam (memiliki) rizki yang telah kami berikan kepadamu; maka kamu 
sama dengan mereka dalam (bak menggunakan) rizki itu, kamu takut kepada 
mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? Demikianlah kami 
jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal. (QS. 30:28) Tetapi orang-orang 
yang zhalim mengikuti bawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; maka siapa- 
kah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah 
bagi mereka seorang penolong pun. (QS. 30:29) 


Ini merupakan perumpamaan yang dibuat oleh Allah 3 untuk orang- 
orang musyrik yang menyembah selain Dia bersama-Nya serta menjadikan 


TAS AT ATAS ASASI MS AMS AS HI ka an an an IUI NU UU. 


bnu Katsir Juz 21 


W AW Li 


, 


369 


aa / 


(PAP AI A 


PIT ID DU UI D D D IN D DN DN D D DN IN D Ad AI A 


370 


y 
IS 


untuk-Nya berbagai sekutu. Padahal mereka mengakui bahwa sekutu-sekutu 
Allah yang berupa berhala dan patung-patung itu adalah hamba dan milik-Nya. 
Sebagaimana mereka berkata: “Aku penuhi panggilan-Mu tidak ada sekutu 
bagi-Mu kecuali sekutu untuk-Mu, Engkau memilikinya dan apa yang ia 
miliki.” Maka Allah Ta'ala berfirman, $4 Sa. DARA KA) y $ “Dia membuat 


— perumpamaan untukmu dari dirimu sendiri,” yaitu, kalian menyaksikan dan 


memahami Nya | dari diri kalian sendiri. 

E Tya ad in Sa) L — acap Ra aa SSL A a Ig “Apakah ada di 
antara bamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu bagimu dalam 
(memiliki) rizki yang telah kami berikan kepadamu: maka kamu sama dengan 
mereka dalam (hak menggunakan) rizki itu,” yaitu, salah seorang kalian ridha 
menjadikan budaknya sebagai sekutu dalam hartanya, maka dia (orang yang 
menjadikan selain Allah sebagai sekutu-Nya) adalah sama dengan dia (yang 
menjadikan budaknya sebagai sekutu dalam hartanya). | 


g E Kias € ASP "Kamu takut kepada mereka sebagaimana 
kamu takut kepada dirimu sendiri?” Yaitu, kalian takut mereka mendapatkan 
bagian harta dari kalian. Abu Mijlaz berkata: “Sesungguhnya hamba sahaya 
kalian tidak takut membagi-bagi harta kalian, padahal itu bukanlah miliknya. 
Demikian pula Allah Yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Makna hal itu bahwa 
salah seorang kalian mengecilkan terhadap hal demikian. Bagaimana kalian 
menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah di antara makhluk-Nya. Demikian 
pula, mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah dari kalangan hamba-hamba 
dan makhluk-Nya, padahal salah seorang mereka sangat menolak dan amat 
benci seandainya budak yang dimilikinya menjadi sekutu dalam hartanya 
secara sama yang dapat dibagi-baginya. Mahatinggi Allah dari semua sifat 
seperti itu setinggi-tinggi-Nya. Dan dikarenakan, memberi peringatan dengan 
contoh-contoh tersebut menunjukkan bebas dan sucinya Allah 8% dari semua 
itu dengan cara yang lebih utama dan lebih tinggi. Allah 3% berfirman: 
$ 5 Jas SD AM Jai UNS $ “Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum 
yang berakal.” Kemudian Allah $% berfirman menjelaskan bahwa orang-orang 
musyrik menyembah selain Dia ı hanya karena kepandiran dan kebodohan 
diri mereka sendiri. 4 5 A A $$ “Tetapi orang-orang yang zhalim meng- 
ikuti,” yaitu, orang-orang yang musyrik, 4 Tp! $ “Hawa nafsu mereka,” 
yaitu, dalam penyembahan mereka terhadap tandingan-tandingan-Nya tanpa 
ilmu pengetahuan, $ AN JP cak oa $ “Maka siapakah yang akan menunjuki 
orang yang telah disesatkan Allah?” Yaitu, tidak ada seorang pun yang dapat 
menunjuki mereka jika Allah telah menetapkan kesesatan bagi mereka | 
$ nb AS 3% “Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun,” yaitu, 
tidak ada satu pun penyelamat, penjaga dan penolong bagi mereka dari ke- 
kuasaan Allah terhadapnya. Karena, apa saja yang dikehendaki-Nya, pasti 
terjadi dan apa saja yang tidak dikehendaki-Nya pasti tidak terjadi. 


P EPAF AF LAS AAS LS LS AS AS AS AS Ka “an aa T Io AU T 


Tafsir Ibnu Ki 


30. AR RUUM SA 


| 


Sa TN TD Ta 


LE ey 2 Ga 2r Gs Z 2 ya - LA. 5 SR 
Ya a Uas OI Ba 


Ag ui Pn ke E Ia a A ONS 1 Aler 7 
Yg Aall gala opala ADI oraa HP QJ Dya Y 
sAr Raa Baz d A AL. 
A3 P3 IN aa SS D 1 


AN x > bs 5. OA r A 
J ASN ail pl, 


Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah 
atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak 
ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi ke- 
banyakan manusia tidak mengetahui, (OS. 30:30) dengan kembali bertaubat 
kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan jangan- 
lah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, (OS. 30:31) 
yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi 
beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang 
ada pada golongan mereka. (OS. 30:32) 


Allah & berfirman, maka perkokohlah pandanganmu dan istiqamah- 
lah di atas agama yang disyariatkan Allah kepadamu, berupa kesucian millah 
Ibrahim 382: yang Allah bimbing kamu kepadanya dan disempurnakan Allah 
agama itu untukmu dengan sangat sempurna. Di samping itu hendaknya engkau 
konsekuen terhadap fitrah lurusmu yang difitrahkan Allah atas makhluk-Nya. 
Karena Allah # telah memfitrahkan makhluk-Nya untuk mengenal dan 
mengesakan-Nya yang tidak ada Ilah (yang hag) selain-Nya, sebagaimana 
penjelasan yang Hi kei yan firman-Nya: 
$ ES JL NU Aa f P Ie aga ,$ “Dan Allah mengambil kesaksian 
terhadap jiwa ar Pe berfirman): Bukankah Aku ini Rabbmu? Mereka 
menjawab: Betul (Engkau Rabb kami), kami menjadi saksi.” (QS. AW-A raaf: 
172). 


Firman-Nya, 4 M JJ paž YP “Tidak ada perubahan pada fitrah Allah,” 
sebagian mereka berkata: “Maknanya adalah, janganlah kalian merubah ciptaan 
Allah, lalu kalian rubah pula manusia dari fitrah yang diciptakan oleh Allah 
bagi mereka.” Kalimat ini menja jadi kabar dengan makna thalab (tuntutan), 
seperti firman Allah 88, $ —Lis 08 A55 1, $ “Barangsiapa memasukinya 
(Baitullah itu) menjadi amanlah dia.” (QS. Ali “Imran: 97). Dan itulah makna 


TEAMS LAS ASASI Ka In On ag C2, III TTR e 


371 


uu Katsir Juz 21 


PI II AI D AI AI 3 3 AI Ai A AI AI AI AI AI LE AL A A A 


PNG IA DI DI DD D D D D D A 


372 


yang baik dan tepat. Sedangkan ulama yang lain berkata: “Kalimat itu menjadi 
kabar pada kalimat sebenarnya. Maknanya, bahwa Allah $$ menyamakan 
seluruh makhluk-Nya dengan fitrah dalam tabi'at yang lurus, di mana tidak 
ada satu anak pun yang lahir kecuali berada dalam kondisi demikian serta tidak 


ada tingkat perbedaan manusia dalam masalah tersebut. 


Untuk itu, Ibnu “Abbas, Ibrahim an-Nakha'1, Sa'id bin Jubair, Mujahid, 
‘Ikrimah, Qatadah, adh-Dhahhak dan Ibnuz Zaid berkata tentang firman-Nya: 
$ NM JSI ba Y > “Tidak ada perubahan pada fi trah Allah,” yaitu pada agama 
Allah. Al-Bukhari berkata tentang firman-Nya: $ AM JS pa Y $ “Tidak ada 
perubahan pada fitrah Allah,” yaitu pada agama Allah. 


Khalgul awwaliin adalah agama orang-orang terdahulu. Dien dan fitrah 
adalah Islam. 


Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu “Abbas, bahwa Rasulullah #5 
ditanya tentang anak-anak orang-orang musyrik, lalu beliau bersabda: 


(AI Gala NIS a 


“Allah Mahamengetahui tentang apa yang dahulu mereka kerjakan, ketika 
Dia menciptakan mereka.” 


Ditakhry di dalam ash-Shahihain. 


Imam Ahmad meriwayatkan dari Iyadh bin Himar, bahwa suatu hari 


Rasulullah # berkhutbah. Di dalam khutbahnya itu beliau bersabda: 

da Perdata daur da 
SE GIANT HL GAS ML Sel Ah II Pa 
KUR Io ot aah, (BA a Tapa ab Gé 
a GNI LAS RP EA PPN JAN arad 
Du Y GS a ch; a SAN Wa La SE Éy vési ja 
EE 5 daa Sg op oÍ at 
AE GEN) DAS AAN SATA US en jala J3 La aa 
Ba SAI iya JA dlia Kas TA Ka TA Ng Ska art 


Cc. 


An & BF oki Liu Ng: sú 


a Fat 


aa y BA a nia obi 3 D9 sah Pat 3 
jó Jaf -Jó- Je pua Jen lah asi 


LTE ALIAS ALS PLS EK EK ML 


Tafsir Ibnu 


| 


MEJG GG GG GG GG JW W WWW WW v n ID IP T ut aU Hu ea UA UPU Aa da2 


D A 


SG IN IS S3 aa Sa Hilal iaai 
YP ca Yg ai Y ary BEI aa oly ab PI AI, 
(AA EN PSI KAI S3) lag ai 18 or, 


“Sesungguhnya Rabbku && memerintahkanku untuk mengajarkan kalian 
sesuatu yang kalian tidak ketahui. Di antaranya adalah apa yang diberitahukan 
kepadaku pada hari ini: “Seluruh apa yang aku berikan kepada hamba-hamba- 
Ku adalah halal. Dan sesungguhnya Aku menciptakan seluruh hamba-Ku 
dalam keadaan hanif (cenderung pada kebenaran). Kemudian syaithan datang 
menyesatkan mereka dari agama dan mengharamkan sesuatu yang telah Aku 
halalkan kepada mereka serta memerintahkan mereka untuk menyekutukan- 
Ku tanpa dalil yang Aku turunkan.” Kemudian Allah && memandang penghuni 
bumi, lalu memurkai mereka, baik yang berbangsa Arab maupun yang ber- 
bangsa non Arab kecuali beberapa gelintir Ahlul Kitab. Dia berfirman: “Se- 
sungguhnya Aku mengutusmu hanya untuk mengujimu dan Aku uji manusia 
dengan sebabmu serta Aku turunkan kepadamu sebuah kitab yang tidak ter- 
hapus oleh air lagi engkau membacakannya kepada orang yang tidur dan 
orang yang sadar.” Sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membakar 
orang Quraisy, lalu aku berkata: “Ya Rabbku, kalau itu aku lakukan, mereka 
pasti akan membelah kepalaku dan menjadikannya seperti sebuah roti.” Dia 
berfirman: “Keluarkanlah mereka, sebagaimana mereka mengeluarkanmu, 
perangilah mereka, niscaya Kami akan perang bersamamu, berinfaklah, niscaya 
kami memberikan nafkah kepadamu dan kirimlah satu pasukan, niscaya kami 
akan mengutus lima pasukan yang seperti itu serta perangilah orang yang 
menentangmu dengan orang yang mentaatimu. Beliau bersabda: “Penghuni 
Surga itu ada tiga, Penguasa yang adil, suka bersedekah dan disetujui, Seorang 
laki-laki yang penyayang, lembut hati kepada setiap kerabat dan setiap muslim, 
dan seorang laki-laki yang menjaga diri dan menjaga kehormatan orang lain. 
Sedangkan penghuni Neraka itu ada lima; Orang lemah yang tidak memiliki 
kecerdikan, di mana mereka mengikuti kalian tanpa mengharapkan keluarga 
dan harta, pengkhianat yang terang-terangan tamak, sekalipun kecil pasti dia 
akan mengkhianatinya, serta seorang laki-laki yang tidak berpagi-pagi dan 
bersore-sore kecuali dia akan memperdayakanmu terhadap keluarga dan 
hartamu.” Beliau menyebutkan orang yang berakhlak buruk, pendusta dan 
golongan-golongan busuk. (Ditakhry sendiri oleh Muslim dari beberapa jalan 
dari Oatadah.). 


Dan firman Allah Ta'ala, $ ma LAI CS $ “(Itulah) agama yang lurus,” 
yaitu berpegang teguh dengan syari'at dan fitrah yang selamat adalah agama 
yang tegak lurus. $ ob Y AD ST ESU, > “Tetapi kebanyakan manusia tidak 
mengetahui,” yaitu, sekalipun demikian, kebanyakan manusia tidak mengetahui- 
nya dengan sikap menyimpang. Dan firman-Nya, $ 4 (ui $ “Dengan kembali 


u Katsir Juz 21 373 


l 


\ a 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
j 
\ 
, 
, 
, 
, 
, 
: 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
l 
/ 
l 
/ 
l 
/ 
l 
/ 
l 


/ 


374 


bertaubat kepada-Nya,” Ibnu Zaid dan Ibnu Juraij berkata: “Yaitu mereka 
kembali kepada-Nya.” $ » aa 1$ Dan bertakwalah kepada-Nya,” yaitu, mereka 
takut dan merasa diawasi, 4 MJ! | yaah 3 > “Serta dirikanlah shalat,” yaitu, ia 
sebagai ketaatan yang besar. $ 55 tål Zy 1y SY, “Dan janganlah kamu 
termasuk orang-orang yang a DPR Ta Allah,” yaitu, jadilah kalian orang- 
orang yang bertauhid dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada-Nya serta 
tidak menghendaki selain-Nya. 


Dan firman Allah #: 
b op a Ú Sip yg La y 42 3 ball ad Yaitu orang-orang yang 
memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap 
golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.” Yaitu, 
janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik yang memecah belah agama 
mereka, yakni dengan mengganti dan merubahnya serta mengimani sebagian- 
nya dan mengingkari sebagian lainnya. 


Sebagian ahli gira-at membacanya dengan RA LES, yaitu mereka 
tinggalkan agamanya di belakang mereka. Mereka seperti orang Yahudi, orang 
Nasrani, orang Majusi, penyembah berhala dan seluruh penganut agama-agama 
yang bathil selain penganut Islam. 


E E e ay 


>y aA 
a a FAA 2A o w7 sou A f A A 
Ta ELE, A GA TP “2 CORN ao 


A lras “ 


aan Kayu 
an 3 ra adal ES 14 Ng ol Aa 


DA PFA 


srr AT PS oF 
OAA Jada NE lolas 
#. A A >A 
Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya 


dengan kembali bertaubat kepada-Nya, kemudian apabila Rabb merasakan 
kepada mereka barang sedikit rahmat daripada-Nya, tiba-tiba sebahagian 


P JJ EW GN D WWW WWW Nu Na an UPU PU T Ma URI 


Tafsir Ibnu | 


DAN AP MP A 


daripada mereka mempersekutukan Rabbnya, (QS. 30:33) sebingga mereka 
mengingkari akan rahmat yang telah Kami berikan kepada mereka. Maka 
bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui (akibat 
perbuatanmu). (QS. 30:34) Atau pernahkah Kami menurunkan kepada 
mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan (kebenaran) apa yang 
mereka selalu mempersekutukan dengan Rabb? (OS. 30:35) Dan apabila 
Kami rasakan suatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan 
rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah (bahaya) disebab- 
kan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba 
mereka itu berputus asa. (OS. 30:36) Dan apakah mereka tidak memper- 
hatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rizki bagi siapa yang 
dikehendaki-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan (rizki itu). Sesungguh- 
nya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan 
Allah) bagi kaum yang beriman. (OS. 30:37) 


Allah Ta'ala berfirman memberikan kabar tentang manusia yang berada 
dalam keadaan terjepit, mereka berdo'a kepada Allah Mahaesa Yang tidak 
ada sekutu bagi-Nya. Jika mereka dilimpahkan berbagai nikmat, tiba-tiba 
segolongan mereka yang berada dalam keadaan lapang, berbuat musyrik kepada 
Allah dan menyembah selain-Nya. Dan firman Allah $, 4 SEL, ap: 

“Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah Kami berikan kepada 
mereka,” huruf laam dalam ayat ini adalah laam 4agibah (laam yang menunjuk- 
kan tentang akibat sebuah peristiwa) menurut pendapat sebagian ulama. Se- 
dangkan menurut pendapat ulama yang lain, luamnya adalah laam ta'iil (laam 
yang menunjukkan alasan hukum sebuah kasus), akan tetapi laam itu adalah 

‘illat tentang ketentuan Allah kepada mereka. Kemudian Allah mengancam 
mereka dengan firman-Nya, 4 Ud Sus | 455p “Maka bersenang: 
senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu).” 


Sebagian ulama berkata: “Demi Allah, seandainya yang mengancamku 
adalah seorang penjaga yang ahli, niscaya aku pun takut kepadanya. Bagaimana 
kalau yang mengancam di dalam ayat ini adalah Rabb yang berkata terhadap 
segala sesuatu kun fa yakuun (“jadi,” maka jadilah)? Kemudian Allah & ber- 
firman mengingkari orang-orang musyrik tentang perkara yang mereka per- 
selisihkan tentang D ASRA kepada selain-Nya tanpa dalil, hujjah dan 
bukti. $ ChL le an: “Atau pernahkah Kami menurunkan kepada mereka 
keterangan?” Yaitu d dalil, g IE ya Se $ “Lalu keterangan itu menunjukkan,” ber- 
bicara tentang, $ o ea at US > “Kebenaran apa yang mereka selalu 
mempersekutukan dengan Rabb,” dan ini adalah istifham inkari (pertanyaan 
yang menunjukkan pengingkaran), artinya mereka tidak memiliki semua itu 
sedikit pun. 


, , Kemudian Allah Ta ala berfirman: 
g o plat | SAI | Haa at Lg ino ena oy = Yan Bea Una Leni EIS, “Dan 


opa 


PATATA LS AS AS LAS LAS LAS AS La an Ia Ia 2 TU» D DI WD “2 UV 


bnu Katsir Juz 21 375 


E / 


AP 4 


376 


apabila Kami rasakan suatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira 
dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah (bahaya) disebab- 
kan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka 
itu berputus asa.” Ini merupakan pengingkaran kepada manusia dimana pun 
dia berada, kecuali orang-orang yang dipelihara dan diberi taufik oleh Allah. 
Sesungguhnya, jika manusia ditimpa kenikmatan, maka dia akan berbangga 
diri dengan merasa bergembira terhadap dirinya dan menyombongkan diri 
terhadap orang lain. Sedangkan jika ditimpa kesulitan, dia merasa putus asa 
dan kecewa terhadap adanya kebaikan yanga akan diraih sesudahnya. Allah 
Ta'ala berfirman, 4 JKA S5 1 2) $ “Kecuali orang-orang yang 
sabar (terhadap bencana), dan mengerjakan amal-amal shalih.” (QS. Huud: 11). 
Yaitu, mereka bersabar di saat kesulitan dan beramal shalih di waktu lapang, 
sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits shahih: 


add AU y e S ai Ol ajah AI Ca) 


VEE roe DÉS Tp io te (òp i pe 3 Ka 


“Sungguhn menakjubkan urusan seorang muslim. Sesungguhya semua urusan- 
nya merupakan kebaikan, dan hal itu tidak terdapat melainkan pada seorang 
mukmin. Jika ia ditimpa kelapangan lalu ia bersyukur, maka itu merupakan 
kebaikan baginya dan jika ia ditimpa kesulitan lalu ia bersabar, maka itu 
merupakan kebaikan baginya.” 


Dan firman Allah Ta'ala, 4 aa Ws sa dang At ol Ta SJ $ “Dan 
apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan 
rizki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Dia (pula) yang menyempitkan (rizki 
itu). ” Yaitu, Dia-lah Rabb Yang mengatur lagi melakukan semua itu dengan 
kebijaksanaan dan keadilan-Nya. Dia memberikan keluasan kepada satu kaum 
dan memberikan kesempitan kepada kaum yang lain. 
bat oi Yus SP Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang beriman.” 


Gu yer Ag a Ay AG 3a - SY 
Í E A Jail oh, In NN Ain Alim (3 gal 5 Ok 

s he 
Lo » ATI n A SA Ganaa AA 
Gae E? i O Ai Da, 4 Mary UI 
- 7 w E EA dn “ D. (AS 
BS oa ATG $ e DA SE A 3 lpn 


&- Haag TAN AA LA Aha A A 
KEREN An 1 A i HAN, b al dong Gg 


PATAI AFAT AF AFAT AF AT AFAT AZ A n na at au au au 


Tafsir Ibnu K: 


Krn 2 A AA PERASA 
Bd Me aa 3 SPB a 
Ya gr N AE = > A a A 


Maka berikanlah pada kerabat yang terdekat akan baknya, demikian (pula) 
pada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang 
lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan merekalah 
orang-orang yang beruntung. (OS. 30:38) Dan sesuatu riba (tambahan) yang 
kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak 
menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang 
kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat 
demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (OS. 30: 
39) Allab-lah yang menciptakanmu, kemudian memberimu rizki, kemudian 
mematikanmu, kemudian menghidupkanmu (kembali). Adakah di antara 
yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari 
yang demikian itu? Mahasuci Allah dan Mahatinggi dari apa yang mereka 
persekutukan. (OS. 30:40) 


Allah Ta'ala berfirman memerintahkan untuk memberikan: 
SEA “Pada kerabat yang terdekat akan haknya, "berupa kebaikan dan 
silaturahmi, 4 Li; $ “Demikian (pula) pada fakir miskin,” yaitu orang yang 
tidak memiliki sesuatu yang dapat dinafkahkan atau memiliki sesuatu, akan 
tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. $ a c 159 “Dan orang-orang yang 
dalam perjalanan,” yaitu seo rang musafir yang r membutuhkan nafkah dan 
bekal di dalam perjalanannya. 4 4! Ex, ob. i pil 32 US$ “Itulah yang lebih 
baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah,” yaitu memandang-Nya 
pada hari Kiamat dan itulah tujuan besar. “gaga ea EA YA ? “Dan merekalah 
orang-orang yang beruntung, ” di dunia dan di akhirat. Kemudian, Allah Ta'ala 
berfirman, 4 AI 1e Ip W al IA a Ip 9 ya Ae T, $ “Dan sesuatu riba 
(tambahan) yang kamu berikan agar 5 menambah pada harta manusia, maka 
riba itu tidak menambah pada sisi Allah.” Yaitu, barangsiapa yang memberikan 
sesuatu guna mengharapkan balasan manusia yang lebih banyak kepadanya 
dari apa yang diberikan, maka perilaku ini tidak akan mendapatkan pahala 
di sisi Allah. Demikian yang ditafsirkan oleh Ibnu ‘Abbas, Mujahid, adh- 
Dhahhak, Qatadah, ‘Ikrimah, Muhammad bin Ka’ab dan asy-Sya' bi. “Sikap 
seperti ini dibolehkan, sekalipun tidak memiliki pahala. Akan tetapi, Rasulullah 
X melarangnya secara khusus.” Itulah yang dikatakan oleh adh-Dhahhak dan 
dia berdalil dengan firman Allah 8, 4 SES 25 Y, $ “Dan janganlah kamu 
memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.” (OS. Al- 
Muddasstsir: 6). Yaitu, janganlah engkau memberikan sesuatu karena meng- 
hendaki sesuatu yang lebih besar dari pemberianmu itu. Dan Ibnu “Abbas 


saw SSS SS LB LP C an ut TSR D D DI D D DD D Ana 


nu Katsir Juz 21 


377 


f 
/ 


l 
| 


| 
/ 


| 
$ 
j 
, 
, 
$ 
$ 
, 
$ 
$ 
$ 
, 
$ 
$ 
$ 
, 


a / 


INI UU UI DU DU D D D D D Dn D D D AI PI A AI A 


ud 
ba | 
Ia 


berkata: “Riba itu ada dua; riba yang tidak sah yaitu riba buyu'/jual-beli dan 
riba yang tidak mengapa, yaitu hadiah yang diberikan seseorang karena ber- 
harap kelebihannya dan pelip: atannya. Kemudian beliau membaca ayat 1n1, 
SI Ie ip MI IA a NYA) W A pai L, $ “Dan sesuatu riba (tambahan) 
yang kamu berikan 4 agar dia D pada harta manusia, maka riba itu tidak 


menambah pada sisi Allah,” sedangkan pahala di sisi Allah ada pada zakat. 


Untuk itu Allah Ta'ala berfirman: 
Gonna A TE MA naa an La T, $ “Dan apa yang kamu berikan 
berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencari keridhaan Allah, maka (yang 
berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya),” yaitu 
orang-orang yang dilipatgandakan pahala dan ganjarannya. Di dalam hadits 
shahih dinyatakan: 


Loe Ke . å ro b 


(gn 3 ro RA ab ana pa Ke 5 Jia IP JAS 53) 
(( AA Lp al SAN yna Ia Koi Yg Set Jp GI US teka) 


“Tidaklah seseorang bershadagah dengan sepotong kurma pun yang dikeluar- 
kan dari usahanya yang halal, kecuali Allah Yang Mahapemurah akan meng- 
ambilnya dengan tangan kanan-Nya, lalu dipeliharanya untuk si pemberi 
shadagah, sebagaimana salah seorang kalian memelihara anak kuda atau kuda 
yang baru besar, hingga kurma itu menjadi lebih besar dari dari bukit Uhud.” 


Dan firman Allah 8%, 4 555, 5 SAS sil Mp “Allah-lah yang men- 
ciptakanmu, kemudian memberimu rizki,” yaitu Dia-lah Mahapencipta dan 
Mahapemberi rizki Yang mengeluarkan manusia dari perut ibunya dalam 
keadaan telanjang, tidak mempunyai pengetahuan, pendengaran, penglihatan 
dan tidak mempunyai kekuatan. Kemudian, Dia memberikan rizki semua hal 
tersebut setelah itu, dan juga pakaian dalam, pakaian luar, harta, kekuasaan 
dan usaha. Sebagaimana Imam Ahmad meriwayatkan dari Habbah dan Sawa 
bin Khalid, keduanya berkata: “Kami masuk menemui Rasulullah #5 saat dia 


memperbaiki sesuatu. Lalu keduanya membantu beliau, maka beliau pun 


bersabda: 


(( % Ài By < ya 
“Janganlah kalian berdua putus asa dari rizki, selama kedua kepada kalian 


masih bergerak. Sesungguhnya manusia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan 
merah, tidak ada pembalut di atasnya, kemudian Allah && memberi rizki.” 


Y HR. Al-Bukhari. Al-falwa ialah anak kuda. 


PI IPP Pa aa Ph ATAT an na an an DD D OD € 


Tafsir Ibnu | 


i 


30. AR RUUM 


TT 
/ 
/ 
l 
l 
/ 
l 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
l 
/ 

AE AU NKB KEK SN LE 
e 
, 
$ 
, 
, 
\ 
\ 
, 
$ 
$ 
, 
, 
$ 
, 
| 
\ 


Firman Allah Ta'ala, $ KE 59 “Kemudian mematikanmu,” setelah 
kehidupan ini, $ Sx © “Kemudian menghidupkanmu (kembali),” pada hari 
Kiamat. Dan firman Allah Ta'ala, « Ke SS up dd “Adakah di antara yang 
kamu sekutukan dengan, Allah itu, ' yaitu berhala-berhala yang kalian sembah 
selain Allah, $ = c SÉ a SS oad “Yang dapat berbuat sesuatu dari yang 
demikian itu?” Yaitu, tidak ada satu pun di antara mereka yang mampu me- 
lakukan semua itu. Akan tetapi, Allah *£ adalah Rabb Yang Esa dalam pen- 
ciptaan, pemberian rizki, menghidupkan dan mematikan. Kemudian, Dia 
membangkitkan seluruh makhluk pada hari Kiamat. Untuk itu, Dia berfirman 
setelah ini semua, $ o Ra pena D s Sd “Mahasuci Dia dan Mahatinggi 
dari apa yang mereka persekutukan,” yaitu Mahatinggi, Mahasuci, Mahabersih 
dan Mahaagung Jalla wa “Azza dari adanya sekutu, tandingan, kesamaan, anak 
atau ayah. Akan tetapi, Dia Mahaesa, tunggal, yang kepada-Nya bergantung 
segala sesuatu, Yang tidak beranak dan tidak diperanakkan serta tidak ada 
yang setara dengan-Nya sedikit pun. 


Q ii PK AAEE 5 Heh 


Telah nampak kerusakan di darat dan di lant disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari 
(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (OS. 
30:41) Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikan 
bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka 
itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)." (OS. 30:42) 


| Ibnu “Abbas, Ikrimah, adh-Dhahhak, as-Suddi dan lain-lain berkata: 
“Yang dimaksud dengan 3! di dalam ayat ini adalah hamparan padang yang 
luas. Sedangkan yang dimaksud dengan '2J adalah kota-kota dan kampung- 
kampung.” Dan di dalam satu riwayat, Ibnu “Abbas dan ‘Ikrimah berkata: 
“25 adalah kota-kota dan kampung-kampung yang berada di sisi pantai.” 

Sedangkan ulama lain mengatakan: “Yang dimaksud dengan ' di sini adalah 
daratan yang kita kenal dan 3 adalah lautan yang kita kenal dalam arti kata 
tersebut.” Zaid bin Rafi” berkata: $ sil "5? “Telah nampak kerusakan,” 
yaitu, terhentinya hujan di daratan yang diiringi oleh masa paceklik serta dari 
lautan, yaitu yang mengenai binatang-binatangnya. (HR. Ibnu Abi Hatim). 


D 


PAEA AFAA AO AP AF ATAA n An Ant UPU aa ae G 


bnu Katsir Juz 21 379 


